Aleksey MURATOV 



IDEOLOGI CWT 






ALEKSEY MURATOV 



IDEOLOGI CWT 


Moskow 

2018 













ISBN 978-5-6041055-3-5 


Aleksey Muratov 


Ideologi CWT / Aleksey Muratov. - Edisi, ke 2, revisi dan pembaruan 

terkini. 


ISBN 978-5-6041055-3-5 

Buku ini menyediakan informasi serta visi ideologi baru, Change the 
World Together http://cwt.top. Ideologi menyatukan orang-orang dari 
berbagai negara, budaya, ras, serta agama untuk mencapai satu tujuan: 
kebebasan dari belenggu dominasi korporasi keuangan dunia. 


ISBN 978-5-6041055-3-5 


© Muratov A.V., 2018 


Daftar isi 


3 


DAFTAR ISI: 

KATA PENGANTAR.5 

DUNIA SAAT INI .9 

DOLLAR DAN POLITIK.39 

CARA MENGHAMBAT KEMAJUAN.59 

EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA.95 

SISTEM KEUANGAN DI ABAD KE-21 .123 

PRIZM - ADVANCED CRYPTOCURRENCY .141 


KATA PENUTUP 


185 












Alexei MURATOV 





Kata Pengantar I 


5 


KATA PENGANTAR 

Buku ini mewakili cara pandang baru dalam bentuk 
ideologi yang menyatukan orang-orang dari bermacam 
negara, kebudayaan, agama dan kepercayaan dalam satu 
tujuan bersama - untuk merdeka dari dominasi perusahaan 
keuangan global. Sejak lahir, kita selalu diberikan instruksi. 
«Kau harus» adalah mantra yang harus kita turuti, namun 
pada kenyataannya kata-kata tersebut hanyalah pemikiran 
orang lain yang memaksakan pilihan mereka pada kita. 
Dengan memposisikan diri di «Aku harus», kita telah 
menentukan hidup bagi orang atau hal lain, bukan untuk diri 
kita sendiri. 

«Tujuan saya» - adalah hal yang sesungguhnya kita kejar, 
dan yang kita percaya kita inginkan saat kita mampu jujur 
pada diri sendiri. «Tujuan saya» hanya dapat terjadi ketika 
kita berhenti menuruti standar orang lain dan menuju standar 



6 


I IDEOLOGI CWT 



kita sendiri. Hanya pada saat inilah kita akan menemukan 
potensi pribadi kita. «Tujuan saya» ini telah menjadi tujuan 
global bagi pemimpin pergerakan internasional «Change 
the World Together» (CWT) (Mengubah Dunia Bersama- 
sama) - Aleksei Muratov. «Tujuan saya» adalah untuk 
mengubah dunia, yang dikuasai oleh para kaum elit kerajaan 
keuangan dunia. Mereka selalu siap untuk memulai perang, 
mengorganisir revolusi, dan menggerakkan orang-orang 
biasa ke dalam «perbudakan» demi memuaskan kerakusan 
dan monopoli mereka sendiri. 

Namun, Alekseiis sangat menyadari bahwa memperbaiki 
atau melaksanakan hal baru tanpa pengetahuan atau 
pengalaman adalah sebuah pertaruhan beresiko. Aleksei 
Muratov menyadari bahwa ia tidak ingin hidup sebagaimana 
kebanyakan orang lain. Pada usia muda, dia bekerja 
sebagai ahli teknik pada stasiun tenaga nuklir Kursk JSC 
«Resenergoatom Concern» dan adalah pemimpin dari 
pergerakan kaum muda. Pada usia 25 tahun dia telah menjadi 
wakil pimpinan termuda dari Kota Duma untuk Pimpinan 
dari komisi permanen bagi kebijakan ekonomi. Hal ini 
memiliki hubungan; dia memiliki ambisi untuk membantu 
masyarakat kotanya! Tidak lama kemudian ia tersadarkan 
- satu orang saja tidak akan mampu mengubah hidup 
masyarakat di sebuah kota, daerah, atau negara menjadi 
lebih baik, kecuali jika negara tersebut memiliki kedaulatan, 
kecuali jika negara tersebut telah sepenuhnya merdeka dalan 
urusan dalam negri dan kebijakan luar negrinya. Sungguh 
disayangkan, sebagian besar negara di dunia tidak memiliki 
kedaulatan tersebut. Maka niat membersihkan masyarakat 
dari pengaruh luar yang negatif kemudian menjadi dasar 
dari ideologi pergerakan CWT. 




Kata Pengantar I 


7 


Tidak akan ada pemenang jika peraturan terus menerus 
mengalami perubahan demi keuntungan pihak yang 
merubahnya. Peraturan harus berlaku secara sama bagi 
seluruh pihak. Aleksei Muratov mencoba menerapkan ide 
ini dengan berpartisipasi dalam proyek Sergei Mavrodi 
yang memiiki reputasi buruk - MMM. Aleksei berurusan 
dalam pembentukan partai-partai politik di luar Rusia. 
Sebagai catatan, ini merupakan pengalaman pertamanya 
dalam sebuah asosiasi orang-orang dari berbagai negara, 
kebudayaan dan agama, yang memiliki keinginan untuk 
mengubah peraturan yang dikenakan pada mereka. Namun, 
ketika pemerintahan resmi Ukraina digulingkan di Ukraina 
berkat bantuan kaum elit keuangan dunia dan wayang- 
wayang pro-Barat, Aleksei melihat kunjungannya ke Donbass 
sebagai panggilan tugas. 

Ia menyadari bahwa latar belakang konflik tersebut 
bukanlah ide nasional yang didukung masyarakat Ukraina, 
bukan keinginan untuk memasuki Uni-Eropa, namun 
merupakan ancaman dari para korporasi internasional untuk 
memicu perang dunia ketiga. Hal ini dapat menghambat 
Rusia dari perkembangan lebih lanjut dan menghentikannya 
dari menjadi negara adikuasa baru. Di musim semi itu, 
Aleksei Muratov menjadi perwakilan resmi untuk Republik 
Rakyat Donetsk, setelah proklamasinya, di Rusia. Ia menjadi 
partisipan aktif dalam penciptaan sebuah ideologi baru, yang 
akan memperatukan para penghuni Donbass. Sebagai ketua 
dari Komite Eksekutif, dia terlibat dalam pengembangan 
gerakan rakyar «Republik Donetsk» - yang sangat meluas 
di Republik Rakyat Donetsk. Setelah itu ia mencoba bekerja 
di Kantor Pusat Permusyawaratan Rakyat (Parlemen) 
Donetsk dan Aleksei menciptakan strukturnya. Ia membawa 



8 


I IDEOLOGI CWT 




pekerjaannya ke tingkat lebih tinggi dan membina kerjasama 
dengan koleganya dari Federasi Rusia. Terlepas dari 
kesuksesan pembangunan negara yang dikerjakannya dalam 
Republik baru tersebut, Aleksei Muratov masih menyimpan 
mimpunya untuk membentuk suatu pergerakan internasional 
baru. Pengalaman berpolitik yang didapatkannya menjadi 
latar belakang yang kuat bagi pergerakan ini dan juga bagi 
formasi asosiasi internasional baru. 

Dari itu, Kementrian Hukum Federasi Rusia mendaftarkan 
gerakan sosial Change the World Together (CWT) pada 17 
Agustus 2016. Aleksei Muratov kini menjadi ketua pimpinan 
dari dewan pimpinan CWT. 









Dunia saat ini 


9 



DUNIA SAAT INI 

Bumi dan manusia saat ini disandera oleh sistem politik 
dan keuangan. Sistem ini melindungi kepentingan kaum 
elit keuangan dan secara tajam melakukan ketidak-adilan 
pada masyarakat dan kerusakan pada alam. Sistem ini 
memiliki dasar penjajahan dan eksploitasi manusia, negara, 
energi, mineral dan teknologi. Taktik eksploitasi kapitalis 
global adalah melandaskannya pada konflik beragama antar 
masyarakat dan komunitas. 

Selama berabad-abad sistem keuangan telah mengambil 
alih sumber daya dan pasar dunia, dan mempengaruhi 
pemerintahan, media massa, pendidikan, bidang medis 
dan bahkan persediaan makanan kita. Segelintir keluarga 
terkaya dunia dan korporasi mereka selalu mengusahakan 
kendali langsung pada lingkup keseluruhan aktifitas utama 


manusia. 







10 I IDEOLOGI CWT 




Hingga saat ini, lebih dari 82% kekayaan dunia dikuasai hanya oleh 

1 % dari total populasi dunia 


Bagaimana ini dapat terjadi? Untuk menjawab pertanyaan 
ini, mari kembali pada sejarah. 

Sejarah uang meluas jauh hingga ribuan tahun lalu. Pada 
awal adanya kebudayaan manusia, ketika uang belum ada, 
hanya kerja keras-lah yang dapat menyediakan pakaian, 
tempat bernaung dan makanan. Seiring berjalannya waktu, 
pekerjaan utama manusia (mengumpulan dan berburu) 
mengalami peningkatan dan nenek moyang kita menjadi 
mampu beternak dan menanam sendiri makanan mereka. 
Sebagai hasil dari hal ini, mulailah muncul kelebihan barang 
dan hasil panen. 

Suatu suku kebudayaan yang memiliki banyak simpanan 
kulit hewan namun sedikit simpanan makanan dapat 
melakukan penukaran barang dengan suku lain yang 





Dunia saat ini 11 


memiliki kelebihan persediaan makanan. Inilah awal mula 
sistem barter. Dengan berkembangnya manusia, barter turut 
mengalami pengembangan dan meliputi jumlah barang dan 
jasa yang makin besar. 

Contoh kegiatan barter paling terkenal di sejarah manusia 
adalah penawaran Peter Minuit di tahun 1626. Untuk pernak- 
pernik dan manik-manik seharga $24, ia mendapatkan pulau 
Manhattan. Di tahun 1993, pulau tersebut bernilai $50 Milliar. 

Lama kelamaan, masyarakat menyadari bahwa membawa- 
bawa karungan gandum atau tumpukan kulit hewan untuk 
ditukarkan merupakan hal yang tidak nyaman. Dengan 
berkali uji coba, manusia mulai menggunakan perak dan 
emas sebagai persamaan penukaran. Emas dan perak tidak 
dapat dipalsukan atau mengalami kerusakan, sehingga 
mereka dijadikan mata uang untuk waktu yang lama. 

Para pengrajin perhiasan mulai mencetak kepingan perak 
dan emas. Mereka membutuhkan tempat menyimpanan 
yang dapat dipercaya untuk emas dan perak mengantarkan 
terciptanya brankas pertama. Tidak lama kemudian, para 
pedagang dan populasi umum mulai menyewa tempat dalam 
brankas para pengrajin untuk menyimpan kepingan dan 
barang berharga mereka. Jadi, jauh sebelum adanya kredit, 
para pengrajin mulai menyewakan laci-laci dalam brankas 
mereka, mendapat keuntungan dari bisnis tersebut. 

Tahun-tahun berikutnya, pengrajin mulai memahami 
bahwa masyarakat tidak akan melakukan pengambilan 
emas sekaligus. Ini terjadi karena mereka menyimpan 
lembar rekening, yang diberikan oleh pengrajin sebagai 
bukti penyimpanan emas. Lembaran ini dianggap sebagai 
uang nyata di pasar dibandingkan emas karena lebih 
mudah digunakan dalam melakukan transaksi. Penjual 



12 I IDEOLOGI CWT 



barang menerimanya sebagai bukti pembayaran barang. 
Para peminjam mulai mengambil pinjaman dalam bentuk 
lembaran kertas ini dibandingkan dengan emas asli. 

Para pengrajin tersebut mulai mempertimbangkan bisnis 
baru - mereka mulai meminjamkan emas dan menerapkan 
bunga. Mereka gunakan emas mereka sendiri dan emas 
simpanan para pedagang dan masyarakat kota, untuk kemudian 
menyimpannya untuk dij aga. Namun karena seluruh warga tidak 
pernah datang pada waktu bersamaan, bisnis ini berkembang 
dengan cepat. Kemampuan memberikan pinjaman hanya 
dibatasi oleh jumlah emas yang ada di dalam brankas. Lalu 
para bankir meluncurkan ide yang lebih berani. Karena hanya 
mereka yang mengetahui jumlah pasti emas di dalam brannkas, 
mereka dapat menerbitkan lembar rekening untuk emas yang 
tidak ada. Jika seluruh investor tidak akan datang pada saat yang 
bersamaan untuk melakukan pengambilan, siapa yang akan 
tahu? Mereka menemukan cara untuk mencetak uang dari hal 
yang tidak ada. Inilah sumber dari istilah «menghasilkan uang 
dari udara». Para pengraj in yang menyadari cara mencetak uang 
dari udara adalah yang saat ini disebut dengan bankir. 

Dasar itu menjadi asas sistem keuangan saat ini yang mulai 
terbentuk sekitar 400 tahun lalu. Bankir mulai memberikan 
pinjaman pada pemerintahan, yang menggunakan uang 
tersebut untuk menggerakkan perang penaklukan, dan 
pada pedagang, yang menjalankan «bisnis» dengan cara 
mengeksploitasi wilayah-wilayah baru. Karena pemerintahan 
bergantung pada uang dari bak, mereka bukan saja 
mengizinkan terjadinya pencetakan uang dari udara, namun 
juga meresmikan proses ini dengan cara menyerangkan rasio 
yang ada dan menjadikannya 9 dibanding 1. DI masa kini, ini 
disebut dengan sistem «putar-balikan fraksi» 




Dunia saat ini I 13 


Hari ini, hal ini berlaku di sebagian besar bank dunia 
dan diterima sebagai bagian dari filosofi perbankan. Sebagai 
contoh, jika anda mendepositokan $1000 ke suatu rekening, 
bank dapat memberikan pinjaman sebesar $10,000 dalam 
bentuk kredit berdasarkan sistem putar-balikan fraksi ini - 
secara resmi mencetak uang dari udara. 


Penipuan Negara 

Dukungan negara yang terbesar pertama atas penipuan 
keuangan ini adalah Bank of England di tahun 1694. 
Hal ini dihasilkan dari terjadinya sebuah transaksi 
antara pemerintahan yang mendekati status bangkrut 
dan sekelompok pengelola keuangan. Bank yang ada 
merupakan milik perorangan (swasta) dan kemudian 



Gedung Bank of England, London (UK) 




14 I IDEOLOGI CWT 



negara memberikannya jabatan resmi dan hak penuh untuk 
mencetak uang. Raja Inggris amat membutuhkan uang dalam 
rangka perangnya dengan Perancis dan dengan sukarela 
menyetujui pemberian jabatan nasional pada para bankir ini 
demi mendapatkan pinjaman yang ia butuhkan. 

Pada sekitar tahun 1690, sistem perbankan Inggris meliputi 
para bankir kenamaan, yang menyediakan pinjaman dari dana 
yang dipinjam, dan pengrajin, menerima emas sebagai deposit 
dan juga memberikan pinjaman. Para bankir menyadari bahwa 
kekuatan yang dihasilkan dari uang berarti kesempatan yang 
tiada akhir. Dalam masa dua abad, Kerajaan Inggris menjadi 
negara adidaya yang dihasilkan dari penjajahan bertubi-tubi 
terhadap masyarakat dan benua-benua lain. 

Pada tahun 1913, pemimpin berikutnya tampil, melebihi 
Bank of England secara skala dan jangkauannya dalam 
menggencarkan sistem penipuan ini. Ia adalah Federal 
Reserve (FRs) dari Amerika SErikat. Namun Federal 
Reserve bukanlah suatu organisasi pemerintahan. Ia adalah 
perusahaan swasta yang terdiri dari para bamkir, suatu 
perusahaan gabungan saham, yang didirikan oleh 12 bank- 
bank Federal Reserve, yang sesungguhnya dibentuk oleh 
bank-bank komersil. FRS beroperasi sebagai sebuah bank 
swasta. Pemerintah AS menerbitkan surat saham untuk 
membeli «mata uang nasional» dan FRS mencetak uang 
resmi dan meminjamkannya pada negara melalui penjualan 
surat saham. Negara membeli surat saham tersebut dan uang 
pinjaman dikembalikan pada FRS beserta bunga. 

Dengan demikian, tujuan utama dari FRS adalah 
pendapatannya melalui hak kepemilikan - perbedaan 
antara nilai nyata dari uang dan biaya produksinya. Sebagai 
contohnya, jika satu lembar uang senilai seratus dollar 




Dunia saat ini I 15 


O 


Patung Thomas Jefferson di kompleks memorial 
homonymous, Washington (AS) 

membutuhkan biaya 10 sen dalam pembuatannya, hak 
kepemilikan adalah 99 dollar dan 90 sen. Seperti Bank of 
England, FRS bukan bagian dari negara. 

Presiden AS ketiga, Thomas Jefferson (1772-1782), 
mengatakan «Institusi bank lebih membahayakan 
kemerdekaan kita dibandingkan dengan pasukan bersenjata. 
Jika masyarakat Amerika sampai mengizinkan bank-bank 
swasta untuk mengendalikan urusan mata uang mereka, 
pertama melalui inflasi, kemudian melalui deflasi, bank-bank 
dan korporasi yang berkembang di sekitar akan melucuti 
masyarakat dari hak milik mereka, hingga anak-anak mereka 
akan terbangun dalam kondisi tanpa rumah di negara yang 
dibangun oleh bapak mereka.» 

Kecurangan, penipuan dan pemerasan adalah modus 
operandi para bankir. Anda pasti pernah mendengar nama- 
nama Rothschild dan Rockefeller. Apa kesamaan mereka? 
Mereka berdua menjadi kaya dan berkuasa menggunakan 
metode-metode mereka yang tidak adil dan curang dan hukum 
tidak pernah menghentikan hingga tercapai tujuan mereka. 




16 I IDEOLOGI CWT 




Penciptaan kembali Pertempuran Waterloo 


Dalam masa pertempuran besar Waterloo Anglo - Perancis 
di tahun 1815, Bursa Efek London mengalami kekacauan. Jika 
Napoleon menang, pasar akan terganggu, namun jika ia kalah, 
pasar akan semakin kaya. Rothschild melihat pertempuran ini 
sebagai suatu kesempatan untuk mengambil keuntungannya 
sendiri. Menggunakan merpati pos dan sinyal-sinyal dari kapal 
sepanjang Kanal Inggris, ia merupakan orang pertama yang 
mengetahui kekalahan Napoleon. Dengan segera ia sebarkan 
informasi palsu bahwa Napoleon telah menang kepada Bursa 
Efek London. Ia mulai menjual saham-sahamnya, dengan 
banyak pihak lain yang mengikuti langkahnya dan harga 
saham dengan cepat menukik tajam. 

Rothschild dan mitra-mitra kerjanya, yang mengetahui 
kemenangan Inggris, segera membeli seluruh saham yang 
ada dengan harga rendah. Sehari kemudian, ketika Bursa 
Efek London mengetahui kemenangan Inggris, saham-saham 
tersebut segera melesat dan bernilai jauh lebih tinggi. Nathan 




Dunia saat ini I 17 


Rothschild meraup 40 juta poundsterling sebagai hasil informasi 
palsu ini. Penipuan ini tercatatkan dalam sejarah sebagai satu 
dari banyak contoh yang menunjukkan para bankir-bankir 
yang melakukan kejahatan dan prinsip-prinsip mereka. 

Rothschild adalah seorang penipu ulung, namun Rockefeller 
sering menggunakan metode-metode kriminal yang nyata 
dalam melakukan bisnis, menghancurkan bisnis para 
pesaingnya. Keburukannya mencapai tingkat sedemikian rupa 
hingga banyak ibu di masa itu yang menggunakan namanya 
untuk menakut-nakuti anak mereka yang berbuat nakal. 

Kemampuan mencetak uang tanpa batasan adalah impian 
tiap ahli keuangan, memungkinkannya untuk mencetak 
sebanyak apapun yang dia suka. Persediaan uang yang banyak 
semacam ini pernah dipergunakan untuk mengeruk harta dan 
sumber daya milik pihak lain dari seluruh dunia. Jutaan pihak 
dicurangi sehingga tidak dapat menikmati kekayaan dunia. 
Federal Reserve terlibat dalam penyuapan para politikus, 
pengambil-alihan persaingan, dan pembelian keseluruhan 
pemerintahan dengan maksud untuk memperkuat posisinya. 
Dan dalam rangka perlindungan posisinya, ia mendanai 
kekuatan militer terkuat di dunia, yaitu Amerika Serikat. 

Apa yang dilakukan seorang wiraswastawan yang 
ambisius jika ia dapat memiliki kelebihan uang? Ia 
memperluas bisnisnya. Dan itulah yang dilaukan pada 
bankir. Demi meningkatkan pendapatan mereka, mereka 
mulai memberikan pinjaman. 

Hal ini juga mulai terjadi di level pemerintahan, 
memberikan pinjaman luar biasa besar untuk membentuk 
kekuatan militer melalui penjualan senjata dan mengadu 
domba satu negara dengan negara lainnya. Ini akan berlanjut 
pada penghancuran banyak negara, yang memberikan bank- 



18 I IDEOLOGI CWT 



bank kesempatan untuk berputar dan memberikan pinjaman 
demi pebangunan kembali negara-negara ini, dan siklus ini 
selalu berulang seperti demikian. Perang Dunia Pertama dan 
Kedua merupakan contoh berjalannya skenario ini. 



Bank-bank besar yang membiayai operasi militer 


Tidak lama setelah pembentukan FRS, Perang Dunia 
Pertama dimulai. Titik puncaknya adalah jatuhnya dua mata 
uang yang dijaminkan dengan emas - Rubel Rusia dan Mark 
German. Namun, banyak pelaku bisnis Amerika menentang 
para bankir dan menyadari motif asli dari para bangsawan 
perampok keuangan. Di tahun 1929, Depresi Besar dimulai. 
Tingkat diskonto dari FRS tiba-tiba melonjak dan hampir 
separuh dari persediaan uang ditarik dari ekonomi, 
meroketkan biaya kredit yang ada. 

Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada kredit 
mengalami bangkrut dan hidup para investor langganan 
dihancurkan oleh pinjaman-pinjaman konsumen yang 






Dunia saat ini I 19 


tanpa penjelasan. Jaminan tidak memiliki nilai sepeserpun, 
dan jutaan orang menjadi pengangguran tanpa adanya 
kesempatan. Sebagian dari masyarakat menyatakan bahawa 
selama masa depresi di Amerika Serikat, keseluruhan aset 
negara telah hilang. Namun sesungguhnya bukan itu yang 
terjadi, karena ketika seseorang kehilangan nilai -ada orang 
lain yang menerima nilai tersebut. Rahasia yang sangat 
terjaga adalah siapa yang telah membeli aset-aset ini. Mereka 
yang mengendalikan FRS adalah pembelinya. Orang-orang 
yang sama yang mengorganisir depresi ekonomi dengan 
bantuan FRS. 

Di tahun 1932, Franklin Delano Roosevelt dipilih 
menjadi Presiden AS. Ia mulai «memerangi krisis». Warga 
AS dihalangi dari kepemilikan logam mulia dan diharuskan 
untuk menyerahkannya pada bank-bank yang ditunjuk, atau 
mereka akan dihadapkan pada masa tahanan. Tidak lama 
setelah pengambil-alihan tersebut, harga emas mengalami 
peningkatan yang signifikan. 

Pada waktu bersamaan, industri Amerika berada dalam 
proses dibeli oleh klan-klan bank dan FRS. Flal ini bukan 
murni hanya demi penyelamatan industri Amerika. 

Tidak semua orang diam, seorang anggota kongres dan 
bankir dari Pennsylvania, Louis McFadden, membacakan 
pidato terkenal yang membuka tabir Depresi Besar. Dalam 
sorotan ia berkata «Hal tersebut bukanlah tidak disengaja. 
Namun merupakan kejadian yang diusahakan dengan 
penuh ketelitian. Para Bankir Internasional diminta untuk 
membawa sebuah kondisi keputus-asaan di sini, sehingga 
mereka dapat tampil sebagai pemimpin kita semua». Di 
tahun 1936, politikus tersebut tiba-tiba meninggal dunia 
pada usia 50 tahun. 



20 I IDEOLOGI CWT 



Perang Dunia II menjadikan Amerika SErikat negara 
terkaya di dunia. Investasi dalam rencana-rencana 
pembangunan Reich Ketiga meraih kesuksesan. Daftar 
pendukung Hitler dari Amerika mencakup nama-nama 
seperti Rockefeller dan Morgan. Di musim panas tahun 1929, 
sebuah pertemuan istimewa para bankir, perwakilan dari 
Perusahaan Keuangan Morgan dan grup industri menyetujui 
perlunya mendukung gerakan Nazi Jerman. 

Pada akhir masa perang di tahun 1944, seluruh Wilayah 
Negara menandatangani perjanjian Bretton Woods, yang 
menjadikan dollar satu-satunya mata uang resmi yang 
diterima secara global. Sejak tahun 1944, uang hijau yang 
dicetak oleh organisasi swasta dan tanpa jaminan ini, 
dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pelunasan 
dan penyimpanan kekayaan mata-uang asing. Namun, AS 
tiba-tiba mengalami permasalahan. 

Presiden John Fitzgerald yang muda dan karismatik - 
perwakilan dari sebuah klan besar Irlandia - memulai 
perang melawan FRS. Dalam pidatonya mengenai 
«komunitas rahasia», sang presiden menyerukan perlunya 
pembangunan suatu sistem kekuasaan altenatif. Pemerintah 
lantas memulai emisi lembaran uang, yang dijaminkan 
dengan logam mulia melalui Kementrian Keuangan, di 
bawah keputusan presiden No. 11110. Uang-uang dollar 
tersebut disahkan di bawah nama «Uang Amerika Serikat» 
bukan «Uang Federal Reserve». Artinya, uang tersebut 
dicetak ulang dan disahkan oleh Negara, bukan badan 
swasta. Statusnya terjamin. 

Enam bulan kemudian Kennedy wafat melalui 
pembunuhan. Kemudian adiknya, Robert, juga tewas dengan 
cara yang sama. Sebagian masyarakat meyakini hal tersebut 




Dunia saat ini I 21 


adalah dikarenakan mereka mengetahui hal-hal yang tak 
seharusnya mereka ketahui. Pemberontakan Kennedy 
dibungkam. Lembaran uang ditarik kembali. Kini lembaran 
uang dua dan lima dollar tahun 1963 amat langka. 

Sebagai presiden, John Kennedy merasa dirinya seperti 
wayang bagi FRS, dan ia tidak menyukainya. Oleh karena 
itu, Kennedy memperjuangkan kepentingan rakyat Amerika, 
dan secara nyata berusaha melakukan kudeta dari atas. 

Terdapat satu detail yang menghalangi jalan para bankir 
dalam mencapai tujuan utama mereka. Hal tersebut adalah 
masalah Bretton Woods dan pencetakan uang. Sebagaimana 
kita ingat, uang memiliki nilai sebanding dengan emas dan 
kapanpun dapat ditukarkan dengan emas di bawah perjanjian 
Bretton Woods. Namun, para bankir telah mencetak seribu 
kali lipat jumlah uang dari nilai emas yang mereka punya 
dalam simpanan. Meski demikian, para bankir secara resmi 
berkewajiban untuk melakukan penukaran jika terdapat 
permintaan. Jika seluruh nasabah bank datang pada waktu 
yang bersamaan dan meminta penukaran uang terhadap 
emas, sistem mereka akan hancur pada saat itu juga. 

Jadi mereka memutuskan untuk merubah hukum 
penghambat ini dengan bantuan presiden AS saat itu, Richard 
Nixon. Ia menerapkan serangkaian reformasi ekonomi di 
tahun 1971, yang dikenal dengan sebutan «kejutan Nixon». 
Reformasi yang paling signifikan adalah penolakan AS untuk 
menjaminkan nilai dollar dengan perbandingan emas yang 
sama, yang berujung pada kejatuhan virtual pada sistem 
Bretton Woods. Para bankir kini bebas untuk memproduksi 
uang kertas sebanyak mereka inginkan. Uang betul-betul 
sudah berbentuk kertas, seiring keputusan Nixon memberikan 
uang dollar nilai yang tidak didukung oleh jaminan apapun. 



22 I IDEOLOGI CWT 




Cara mengorganisir 
dan mengendalikan krisis 

Sistem perbankan yang sama menyebabkan krisis 
hipotek pada tahun 2007-2008, yang menyerahkan ratusan 
ribu rumah tangga di AS pada bank. Sejumlah besar warga 
Amerika tidak mampu membayar kewajiban finansial 
mereka pada bank. Para bank mengambil-alih rumah para 
debitur dan memasarkannya. Mengapa begitu banyak warga 
Amerika tiba-tiba mengalami pailit? Alasannya adalah bahwa 
para kreditur memberikan pinjaman pada para peminjam 
berstatus meragukan yang gagal dalam membayar. 

Permainan ini dimulai pada tahun 2001, saat para bankir 
mulai memberikan pinjaman pada siapapun yang meminta. 
Jumlahnya cukup wajar, karena digunakan untuk pembelian 







Dunia saat ini I 23 


perumahan. Sebagian rumah menawarkan pinjaman dengan 
suku bunga yang mengambang, disesuaikan pertahun sejak 
awal tahun ketiga. Pada permulaannya, suku bunga yang 
ada termasuk terlalu rendah. Yang lainnya mengiklankan 
pinjaman yang mendorong pembayaran pertama rumah 
baru ke masa depan. Tidak diperlukan adanya pembayaran 
di muka atau jaminan. 

Kondisi-kondisi menggoda yang mereka tawarkan pada 
warga Amerika inilah yang membuat siapapun, bahkan 
yang tidak berniat membeli rumah, akhirnya membeli juga. 
Hampir semua orang mulai mengambil pinjaman demi 
mencoba meningkatkan taraf hidup mereka. 

Masyarakat, yang tidak memiliki uang, mengambil 
pinjaman dari institusi-institusi, yang juga tidak memiliki 
uang namun meminjam dan meningkatkan dana dengan 
maksud meminjamkan di bawah skema ini. 

Satu hutang berlanjut ke hutang yang lain, hutang terjadi 
di mana-mana. Namun sistem penjualan hutang memiliki 
logika industrinya sendiri. Penjualan saham hipotek dan 
pinjaman dilaksanakan seperti berikut: badan-badan 
penilai mengevaluasi derajat resiko kredit tak-berbayar dan 
berdasarkan dari derajat tersebut, jaminan-jaminan yang 
ada lantas memiliki bermacam derajat «pembaruan». Nilai 
Ekstra dan Nilai I terhitung lebih mahal namun memiliki 
resiko yang lebih kecil dan cepat mendapatkan pembeli. 
Meski demikian, tingkat nilai kedua dan ketiga juga termasuk 
populer. Harga «paket» hipotek beresiko termasuk rendah 
dan mendapatkan peminat yang cukup tinggi. 

Semua orang merasa puas. Para bank mengakhiri kontrak 
dengan individu pribadi, mendapatkan uang mereka dari para 
investor dan dapat memulai kembali urusan mereka. Investor 



24 I IDEOLOGI CWT 



telah menanam sahan dan menunggu keuntungan seiring 
nasabah yang skeptis namun bersedia dapat mengajukan 
permohonan pinjaman kembali. 

Penyebab kegembiraan adalah bahwa para investor, 
atau spekulator, yang membeli obligasi hipotek «tingkat- 
dua» dengan murah, berdasarkan perhitungan ilmiah yang 
disebarkan oleh badan-badan penilai, membaginya menjadi 
lebih banyak nilai lagi. Kali ini «nilai tertinggi» (penilaian 
terpercaya) bukanlah yang terbaik dari yang terbaik, namun 
yang terbaik dari yang terburuk. 

Hal ini berlangsung selama 6-7 tahun! Ekonomi AS 
berkembang, GDP meningkat, semua orang senang. Banyak 
orang yang tidak hanya tetap bekerja, namun juga mengeruk 
banyak keuntungan, tanpa menghasilkan apapun. Piramida 
hutang ini didukung oleh perkembangan berkala dari harga- 
harga perumahan, yang memungkinkan ketertarikan dari 
para pemain baru dengan sumber daya finansial untuk ikut 
dalam pasar perumahan dan hipotek. 

Para bank, perusahaan-perusahaan besar ternama dengan 
jam terbang operasional tahunan bahkan satu-dua abad 
memulai permainan yang, bisa disebut «berikan semua 
orang uang sebanyak yang kau bisa». Hal ini mengakibatkan 
penuhnya boks-boks pengiriman pos, namun tanpa terisi 
prospek kans bisnis yang produktif dan menguntungkan, 
hanya amplop-amplop tebal dengan kontrak bank. 
Tiap amplop berisikan satu kartu kredit. Aktivasi tidak 
memerlukan persyaratan apapun. Tinggal ambil saja dan 
mulailah membeli, demikian perjanjian yang begitu blak- 
blakan dan didukung penuh oleh bank. Uang «nyata» 
dikirimkan melalui pos, dengan ceroboh, pada semua orang 
secara massal. 




Dunia saat ini I 25 



Total «hutangplastik» warga negara Amerika saat ini diperkirakan 

mencapai triliunan dolar 


Logika sistem pengiriman ini memang tanpa basa-basi: 
tidak dibayarnya hutang karti kredit secara massal. Data USFRS 
menyatakan «hutang plastik» total warga Amerika berjumlah 
hingga kurang-lebih $950Milliar pada awal November 
2008. Menurut Moody, tingkat pinjaman kartu yang tidak 
terbayar meningkat dari 4.61% hingga 6.83% dari Agustus 
2008 yang merupakan pertumbuhan setinggi 48%. Penarikan 
menggunakan kartu kredit di periode pengangguran mencapai 
tingkat yang bersejarah. Kebijakan yang berlaku sudah tidak 
mungkin dapat diterapkan lagi karena sistem kredit dengan 
nilai pinjaman rendahnya sudah dapat dipastikan,bahwa 
pembayaran ulang tidak mungkin lagi dilakukan. Konsekuensi 
permainan bank AS kini dapat dilihat semua orang secara nyata. 

Hal ini mengingatkan pada satu pernyataan yang diucapkan 
oleh Presiden AS Woodrow Wilson, «Kita telah menjelma 
menjadi salah satu pemerintahan terburuk yang pernah 



26 I IDEOLOGI CWT 



memimpin, yang sepenuhnya dikendalikan dan didominasi di 
dunia yang beradab - bukan lagi pemerintahan berdasarkan 
opini bebas, bukan lagi pemerintahan atas keyakinan dan suara 
terbanyak, namun pemerintahan yang diatur oleh opini dan 
tekanan sekelompok pria yang dominan». 

Pernyataan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk 
AS. Negara Arab memperdagangkan minyak mereka 
demi dollar, Jerman menjual mesin dan peralatan demi 
Mark (setelah Euro ditiadakan), Cina memproduksi 
demi Yuan. Hingga kini nampaknya tidak ada yang 
berani melawan sistem ini di Amerika Serikat, walaupun 
semua orang memahami bahwa FRS sedang mengeruk 
dunia, menciptakan uang virtual dengan mengorbankan 
keuntungan kita dan bukannya sumber daya materi yang 
resmi. 


Area-area utama kehidupan 
dan bentuk-bentuk pengendalian 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kaum 
elit dunia dan para bankir mengambil keuntungan dan 
pemasukan dari krisis yang menimpa populasi orang biasa 
di seluruh dunia. 

Bagaimana lagi cara mereka menerapkan pengendalian 
dan rencana mereka pada masyarakat? Ini adalah hasil dari 
kendali mereka pada kekayaan energi dunia, persediaan 
makanan, sistem kesehatan, pendidikan dan media sosial. 
Bahkan dapat dengan mudah dilihat bahwa penerapan 
bidang ilmiah berkolusi dengan sponsor-sponsor ini karena 
mereka penerima keuntungan dari penelitian yang ada. 




Dunia saat ini I 27 



Hanya beberapa perusahaan yang mengendalikan lebih dari 80% 

cadangan minyak dunia 


Energi dan Minyak Bumi 

Ketergantungan manusia pada minyak dan gas bumi serta 
korporasi batu bara memastikan pemasukan besar-besaran 
bagi mereka yang berada di puncak sistem keuangan. Grup- 
grup perusahaan energi yang dipimpin oleh BP, Chevron, 
ExxonMobil dan Royal Dutch Shell hingga kartel OPEC dan 
produsen minyak bumi nasional mengendalikan sekitar 88% 
dari keseluruhan kekayaan energi dunia, beserta produksi 
dan penjualannya. Apa menurut anda mereka bersedia 
melihat mobil berbahan-bakar minyak bumi digantikan 
dengan mobil bertenaga listrik? 

Ini adalah salah satu alasan mengapa sumber-sumber 
energi alternatif tidak pernah mencapai jalur utama dan 
menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang merusak. 
Trdapat inentif yang kuat untuk mereka yang rakus pemasukan 




28 I IDEOLOGI CWT 



untuk meneruskan ketergantungan pada minyak bumi selama 
mungkin, mengesampingkan efek yang ditimbulkan pada 
lingkungan. Energi bebas akan menjatuhkan bisnis korporasi- 
korporasi besar ini dan oleh karenanya mencegah perubahan 
merupakan masalah hidup dan mati, bahkan jika harus 
mengorbankan keberlangsungan ekosistem kita. Petrodollar 
adalah akar kekuasaan di dunia kita saat ini. 


Produk-produk pangan 

Produk turunan minyak bumi dipergunakan untuk 
banyak produk-produk penting dunia. Di sektor pertanian 
penggunaannya pada pupuk dan herbisida untuk 
mengendalikan produksi pangan. Pertanian telah membayar 



Raksasa-raksasa agroindustri tidak berencana untuk memerangi 
kelaparan, karena tugas mereka adalah untuk mendapatkan 

penghasilan maksimum 





Dunia saat ini I 29 


jumlah yang besar pada raksasa-raksasa minyak dan gas bumi 
melalui pembelian produk-produk mereka. Namun ketika 
anda menyadari bahwa bankir-bankir yang sama berada di 
belakang layar Pertanian Besar sebagaimana mereka berada 
di belakang Perminyakan Besar, maka gambaran yang ada 
akan semakin nampak jelas. Pemerintah membayar milbaran 
dollar dalam subsidi pada perusahaan-perusahaan ini namun 
tetap saja janji mereka untuk mengentaskan kelaparan tidak 
pernah terwujud, mungkin tidak pernah akan terwujud. 

Bahan kimia berbahaya meracuni manusia dan alam 
bebas, mengkontaminasi tanah dan air dan menghasilkan 
pangan berbahaya yang mengancam kesehatan kita. 

Monsanto, DuPont, Cargill, ADM, Glencore adalah para 
raksasa pertanian global. Mereka memproduksi produk- 
produk yang telah mengalami modifikasi genetik pada level 
benih dan menciptakan berbagai macam komplikasi yang 
tidak dapat dijelaskan pada tubuh manusia. Penyerbuan 
terhadap tubuh manusia ini menghancurkan sistem 
kekebalan tubuh kita dan meningginya tingkat penderita 
kanker di seluruh dunia merupakan hasil ang nyata. Kita 
juga telah menyaksikan peningkatan dalam kemandulan 
yang dipercaya oleh para ilmuwan berkaitan erat dengan 
produk-produk termodifikasi tersebut. 

Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya merusak kesehatan 
kita dengan menurunkan kualitas persediaan pangan, mereka 
juga menghancurkan mata pencaharian para petani yang 
sebetulnya dapat memberikan persediaan hasil-hasil tani yang 
organik alami. Para petani ini tidak dapat bersaing dengan para 
perusahaan rasasa dan dipaksa untuk membeli benih-benih 
termodifikasi agar dapat melanjutkan penghidupan mereka. 
Benih-benih ini hanya dapat ditanam satu kali dan tidak dapat 



30 I IDEOLOGI CWT 



menghasilkan benih baru sebagaimana siklus alaminya. Benih 
yang ada telah dimodifikasi dan dijadikan steril, sehingga para 
petani akan kembali untuk membeli lagi dari perusahaan ini. 
Inilah bagaimana insentif keuntungan telah menjajah dan 
mengeksploitasi persediaan pangan kita. 

Jadi, dua area utama, energi danpangan, sudah dikendalikan 
oleh keluarga perbankan elit yang sama dan perusahaan- 
perusahaan yang mewakili mereka. Penghancuran ini 
makin nampak jelas seiring terus berlangsungnya perang 
geopolitis yang dipicu oleh menyusutnya sumber daya alam, 
dan bencana GMO masih terus tidak tertanggulangi. Meski 
demikian, masalah yang ada tidak lantas terhenti di situ. 


Obat-obatan 

Obat-obatan juga berada di bawah kendali para bankir 
internasional ini dan perusahaan-perusahaan mereka. Sistem 
kesehatan telah dikendalikan oleh suatu jaringan perusahaan 
farmasi yang memiliki insentif kuat untuk memproduksi dan 
menjual sebanyak mungkin obat-obatan. Demikianlah cara 
mereka mencapai kesuksesan di sistem keuangan. Mereka 
mendanai pendidikan medis, penelitian medis dan hasil yang 
ada selalu berpihak pada mereka, bukan untuk kesejahteraan 
mereka yang amat membutuhkan jaminan kesehatan. Para 
dokter mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan 
tertentu dan mereka dilatih menggunakan dana perusahaan 
Farmasi Besar. Obat-obatan nampaknya dirancang bukan 
untuk menghilangkan penyakit, namun hanya untuk 
meredakan gejala dan memperpanjang kehadiran penyakit 
yang ada sehingga makin banyak obat-obatan yang bisa dijual. 




Dunia saat ini I 31 



Perusahaan farmasi berhenti melakukan riset pengobatan penyakit, 
tetapi hanya berfokus pada pengantisipasian gejala awal 


Industri farmasi mengendalikan masyarakat kita. 
Kepentingannya memiliki kendali atas penelitian medis 
dan membuat seluruh profesi yang berkaitan dengan dunia 
medis memiliki ketergantungan terhadapnya. Perusahaan- 
perusahaan farmasi memanipulasi hukum dan media 
massa dengan maksud untuk menjaga dan melindungi 
posisi dominan mereka. Kampanye-kampanye iklan skala 
besar di media massa menciptakan suatu «layar asap» dan 
menyembunyikan kepentingan asli dari industri farmasi. 

Pernyataan-pernyataan industri farmasi yang diiklankan 
memberikan keterangan palsu bahwa mereka menghapus 
penyakit-penyakit menular. Pada kenyataannya, obat-obatan 






32 I IDEOLOGI CWT 



terapi yang terpenting, seperti penisilin dan antibiotik 
lainnya, ditemukan dalam institusiOinstitusi yang didanai 
pemerintah. 

Industri farmasi juga mencoba untuk mencegah 
penyebaran informasi mengenai vitamin, karena mengetahui, 
dalam hal ini, masa hidup jutaan orang akan dapat memanj ang 
untuk puluhan tahun lagi. 

Keuntungan perusahaan farmasi sepanjang 25 tahun 
ini melebihi keuntungan industri apapun pada rata-rata 
minimum sebesar 500%. Dalam kata lain, bisnis penyakit 
merupakan bisnis yang paling menguntungkan di dunia, dan 
jutaan orang membayar tagihan mereka langsung dan juga 
tidak langsung. Apa yang harus kita lakukan? 



Perusahaan farmasi merupakan salah satu sektor ekonomi yang 

paling menguntungkan 




Dunia saat ini I 33 


Cara yang paling penting untuk mengubah situasi 
adalah kita tidak hanya mengungkapkan, namun juga 
berpartisipasi dalam penciptaan sistem jaminan kesehatan 
baru. Penuaan yang sehat harus menjadi yang utama dan 
bukan sebaliknya. 

Raksasa-raksasa farmasi seperti Novartis, Pfizer, 
Roche, Sanofi dan yang lainnya menggencarkan banyak 
penyelidikan ilmiah namun mereka tidak transparan 
mengenai luas penelitian mereka. Terdapat bukti kuat 
bahwa perusahaan-perusahaan farmasi telah menciptakan 
sebagian besar penyakit-penyakit yang juga telah memiliki 
obat yang mereka sendiri ciptakan, semua demi tercapainya 
keuntungan yang lebih banyak. 

Mereka berinvestasi demi masa depan dengan 
menciptakan permasalahan dan solusinya sekaligus. Apakah 
mereka menggunakan manusia dalam eksperimen mereka? 
Apakah mereka terlibat dalam sterilisasi masyarakat melalui 
vaksin-vaksin mereka yang patut dipertanyakan? Kita 
sudah mengetahui bahwa mereka menciptakan senjata 
biologis untuk keperluan peperangan, yang dikomisikan 
oleh kompleks industri-militer, dan kesemua hal tersebut 
dicanangkan dan dikendalikan oleh bankir-bankir yang sama. 
Hal ini membuat keseluruhan industri medis menjadi patut 
dipertanyakan, apakah bidang ini benar-benar memberikan 
keuntungan pada umat manusia. 

Kita menyaksikan legalisasi sistematis terhadap obat- 
obatan berbahaya dan substansi psikotropika kimia di 
seluruh dunia. Anak-anak diresepkan substansi berbahaya 
untuk penyakit-penyakit fiktif. Apa anda masih berpikir 
para pemain kekuasaan ini menghargai kesehatan 
masyarakat? 



34 I IDEOLOGI CWT 



Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan 

Ilmu pengetahuan dan pendidikan juga berada di bawah 
kendali sistem keuangan masa kini. Apa yang diinginkan 
para bankir dan perusahaan mereka dari dunia pendidikan? 
Mereka ingin melakukan indoktrinasi pada pikiran kita dari 
usia dini untuk menghasilkan unit kerja yang patuh dan jinak 
sehingga dapat dikendalikan secara mudah. Sekolah-sekolah 
menuruti kurikulum yang diatur oleh pejabat berwenang dan 
menjadikan kita terikat pada sistem untuk tahunan lamanya 
hingga kita menjadi tunduk pada sistem hirarki tersebut. 



Kualitas pendidikan terus menurun 





Dunia saat ini I 35 


Sudah tampak jelas bahwa para bankir tidak ingin 
melihat adanya populasi yang terdidik. Kualitas pendidikan 
umum secara pasti mengalami penurunan dan kemampuan 
masyarakat untuk berpikir secara berbeda sudah dikerdilkan. 

Akan lebih sulit mengendalikan lelaki atau wanita yang 
memiliki pikiran kritis dan dapat melihat segala sesuatu 
dari sudut pandang yang berbeda. Mereka ingin kita 
menjadi robot yang menuruti dan mengkonsumsi sesuai 
permintaan. 

Bidang ilmu pengetahuan juga telah takluk pada perintah 
dari kaum elit ini. Pendanaan bagi ilmu pengetahuan secara 
primertelahdijalurkanpadaarea-areayangtidakmemberikan 
keuntungan pada umat manusia. Hal ini nyata terlihat dalam 
adopsi yang lambat dari industri yang dapat diperbarui 
dan sektor-sektor lain seperti transportasi, pendidikan dan 
kedehatan. Pendanaan tanpa batas dalam kendali segelintir 
orang telah menjadi penentu bagi kesejahteraan khalayak. 


Maukah anda hidup dalam dunia 
semacam itu? 

Tujuan utama manusia di bawah sistem ini adalah untuk 
bertahan hidup, bukan untuk sejahtera. Hal ini sudah menjadi 
bentuk modern dari perbudakan yang digerakkan oleh kaum 
elit keuangan. Mereka telah menciptakan suatu sistem untuk 
mengendalikan pola pikir masyarakat. Kita bekerja untuk 
membayar kembali hutang-hutang, pinjaman dengan bunga 
tinggi, dan untuk dapat membiayai sekolah anak-anak kita. 
Ini semua demi keuntungan beberapa orang dan gaya hidup 
berlebihan mereka. 



36 I IDEOLOGI CWT 



Sistem ini nampak seperti piramida yang dipisahkan 
menjadi beberapa bagian, dengan masyarakat biasa 
menopang di bagian terbawah. Inilah istilah ekonomi 
«di dasar piramida» di mana kebanyakan orang yang 
berada dalam kemiskinan dikategorikan. Level berikutnya 
adalah tempat berkumpulnya para pekerja pemerintahan 
dan mereka yang mendapatkan keuntungan dari massa 
melalui pengumpulan pajak. Selanjutnya adalah level di 
mana terdapat perusahaan/korporasi yang mempengaruhi 
pemerintah dan mengendalikan sebagian besar dari perilaku 
sosial kita. Di atas dari itu adalah di mana bank-bank besar 
dan berbagai lembaga keuangan duduk, dan dijalankan oleh 
kaum elit keuangan yang mengendalikan korporasi. Pada 
puncak tertinggi piramid adalah 300 keluarga terkaya yang 
mempengaruhi dan mengendalikan segala yang berada di 
bawah mereka. 

Para peneliti dari Zurich telah menganalisa data dari 
40 juta perusahaan dari 200 negara di seluruh dunia dan 
mendapatkan kesimpulan yang mengecewakan. Sekitar 
80% dari keseluruhan dana global dan perusahaan yang ada 
dikonsentrasikan dalam 150 korporasi transnasional (TNC), 
terdiri dari bank, dana investasi dan perusahaan asuransi 
yang dikendalikan oleh sekelompok orang-orang tertentu. 

Banyak ahli yang percaya bahwa pemerintahan dunia 
sudah melancarkan aksinya melalui lembaga-lembaga yang 
didirikannya: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional. 
Organisasi Kesehatan Dunia, dan Organisasi Perdagangan 
Dunia ada di bagian atas daftar. Mereka percaya bahwa 
kekuasaan dunia yang totaliter sedang dalam pembentukan, 
sebuah pemerintahan diktator militer yang dipimpin oleh 
kaum elit berpangkat - memiliki semuanya dan menetapkan 




Dunia saat ini I 37 



Apakah Anda siap untuk hidup di dunia di mana kita semua bekerja 

untuk para «golden billion»? 


peraturannya. Kita dapat sudah melihat bahwa kaum elit ini 
akan mengusahakan akses kendali ke seluruh sumber daya 
yang kita butuhkan untuk dapat hidup. 

Salah satu tujuan dari organisasi yang penuh kerahasuaan 
ini adalah untuk menciptakan apa yg dinamakan «milliar 
emas». Milliar emas ini mencakup 24 negara yang mewakili 
negara-negara «yang tertinggi dari yang berkembang». 
Sekitar 900 juta orang dari negara-negara ini telah diberikan 
peran dalam jasa dan pertambangan, dan 6 milliar orang 
lainnya masuk dalam klasifikasi «tidak diperlukan» dan 
secara sistematis dimusnahkan melalui substansi-substansi 
berbahaya, virus, perang dan ketidak-adilan pemerintah. 



38 I IDEOLOGI CWT 




Di India, jutaan orang yang disebut «orang kecil» 
tinggal di permukiman kumuh 


Uang dan kekuasaan telah menyatu di bawah sistem yang 
kosup ini. Kekuasaan mereka menjalar dari kesatuan ini, 
sebuah rahasia yang digenggam oleh mereka yang berada 
dalam kekuasaan sejak jaman dahulu kala. Mereka yang 
berada di tempat teratas menuruti «memecah belah demi 
kekuasaan» atau prinsip pisahkan dan pimpin. 

Hal ini memungkinkan mereka meneruskan kendali mereka 
dengan cara melelahkan kekuatan-kekuatan yang mencoba 
untuk menghalangi rencana mereka. Permasalahan yang 
kita hadapi saat ini adalah hasil dari ketidak-berdayaan kita. 
Mengambil jalan ‘tunggu-dan-lihat», kita telah membiarkan 
para pengendali ini dalam menentukan masa depan kita dan 
masa depan anak-anak kita. Perubahan tidak akan datang 
dengan sendirinya. Kita harus menggabungkan usaha kita. 

Jika kita bersatu kita dapat melakukan lebih banyak hal, 
bersama kita dapat merubah dunia! 









Dollar dan Politik I 39 



Terlepas dari krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan, 
ada pertanyaan tentang apa yang menjadi jaminan dolar AS 


DOLLAR DAN POLITIK 

Sudah jelas bahwa «gelembung-gelembung» ini dan 
pembelian dunia demi dollar telah memberikan kaum elit 
dunia keuangan yang nyaris tanpa batas dan kekuatan serta 
sumber daya administratif. Ini akan berlanjut selagi dunia 
tetap menuruti peraturan para bangsawan perampok ini. 

Kecondongan AS akan kendali total atas pasar nilai tukar 
mata uang asing, ditransmisikan ke seluruh negara pada 
Perang Dunia Kedua. Pada April 1943, para ahli Amerika 
meluncurkan skema sistem moneter. Perang Dunia II 
mengerahkan segala kekuatan yang ada. Inggris Raya, Uni 
Sovyet dan partisipan lain dalam koalisi anti-Hitler haru 
membayar emas pada Amerika untuk penghantaran senjata, 
mesin, logam dan makanan. Lembaran uang konvensional 
hampir bernilai nol pada masa perang. Dollar telah menjadi 
perbandingan logam mulia dan standar emas dipaksakan pada 




40 I IDEOLOGI CWT 



mata uang tersebut. Berikut adalah beberapa gambarannya: 
Simpanan emas di Amerika Serikat adalah 13 000 ton pada 
tahun 1938, 17 700 ton di tahun 1945, 21 800 ton di 1949. Itu 
adalah 70% dari simpanan emas dunia pada saat itu. 

Pada 4 Februari 1965, Presiden Perancis, Charles de Gaulle, 
mengatakan pada jurnalis di pertemuan berkalanya di Elysee 
Palace, «Sesungguhnya amat sulit untuk membayangkan 
standar apapun selain emas, yang seharusnya dikembalikan 



Monumen Presiden Republik Prancis Charles de Gaulle 







Dollar dan Politik I 41 


seperti demikian. Adalah suatukewajiban untukmenyediakan 
keseimbangan pembayaran untuk bermacam mata uang 
dengn keuntungan dan pengeluaran aktual dari emas». 

Setelah pembentuk Republik Kelima berenti berbicara, 
para perwakilan pers segera keluar ke lorong dan menuju 
pesawat telepon terdekat. Semua memahami bahwa perang 
telah secara resmi dinyatakan - sebuah perang melawan 
dollar AS. De Gaulle mengusulkan agar distribusi ulang 
keuangan pasca-perang yang mengadopsi dollar sebagai 
mata uang utama tidak lagi diterima. Ia mencanangkan untuk 
kembali pada sistem pembayaran internasional yang efektif 
sebelum Perang Dunia. Dalam kata lain, ia mengusulkan 
berbaliknya pada standar emas klasik, di mana mata uang 
apapun memiliki nilai nyata dan secara harakah memiliki 
nilai tersebut berbanding emas. 

De Gaulle tidak bermaksud menerapkan kembali standar 
emas, yang akan memastikan stabilitas sistem keuangan 
global. Sebaliknya, ia mengusulkan dikembalikannya emas 
sebagai perbandingan umum. Para warga Amerika sedang 
dalam perpecahan antara Perang Vietnam dan permasalahan 
di Karibia, mereka sangat berharap agar retorika anti-dollar 
dari pemimpn Perancis tersebut hanya kata-kata saja. Namun 
kenyataannya tidak seperti itu. 

Suatu laporan rahasia oleh ahli ekonomi ternama Robert 
Triffin dan Jacques Rueff yang disusun pada tahun 1959, 
menginformasikan pada Jendral De Gaulle bahwa para 
partisipan Perancis yang dipaksa dalam «Kolam Emas» 
melakukan kerusakan pada ekonomi. Struktur internasional 
bank-bank utama dari tujuh negara Eropa Barat di bawah 
kemurahan Federal Reserve BankNew York, yang menyertakan 
Perancis, melakukan pergerakan melalui Bank of England. 



42 I IDEOLOGI CWT 



Hal tersebut bukan saja menetapkan harga emas internasional 
pada $35 per ons (satu ons sama dengan sekitar 31 gram) demi 
keuntungan Washington, namun juga melakukan penukaran 
emas untuk keuntungan mereka dan melaporkan tiap bulannya 
pada pejabat keuangan AS. Jika mereka harus meningkatkan 
volume penjualan logam tersebut, para partisipan kolam harus 
memberikan warga Amerika emas dari simpanan mereka. 
Jika kolam membeli lebih dari menjual, perbedaannya dibagi 
pada rasio menururn: separuh diberikan pada Amerika, 
separuh pada lainnya. Perancis memiliki sekitar 9%. Para ahli 
melaporkan pada De Gaulle bahwa aktifitas Kolam Emas telah 
merugikan negara-negara Eropa lebih dari $3 milliar. 

Jendral De Gaulle mengetahui ia telah mengusik 
pemerintah AS, terutama setelah Perancis melakukan 
percepatan pada program senjata nuklirnya sendiri di 
awal periode 1960. Pada Januari 1963, De Gaulle menolak 
«kekuatan nuklir multilateral» yang dibentuk oleh Pentagon 
dan ia mengambil kembali kendali atas armada Atlantis dari 
NATO. Pada saat itu, hanya dua divisi Perancis yang tetap 
berada di bawah komando Amerika, dan bukannya empat- 
belas sebagaimana disetujui sebelumnya. Namun, Amerika 
tidak pernah menduga bahwa ini hanya awalnya saja. 

Di tahun 1965, De Gaulle secara resmi mengajukan 
pada rekan Amerika-nya Lyndon Johnson 1.5 milliar dollar 
dalam bentuk tunai dari simpanan negara Perancis untuk 
ditukarkan dengan emas. Washington menjawab bahwa AS 
akan menganggap tindakan Perancis tersebut sebagai tidak 
bersahabat dan akan menemui konsekuensi. «Politik adalah 
masalah yang terlalu serius untuk ditangani oleh politikus», 
jawab jendral tersebut, dan menyatakan bahwa Perancis akan 
meninggalkan NATO. 




Dollar dan Politik I 43 


Pada musim semi tahun 1965, sebuah kapal laut Perancis 
bersauh di pelabuhan New York. Meskipun bukan kapal 
perang, namun kapal tersebut tetap dilengkapi senjata yang 
dengannya Perancis berniat untuk dapat memenangkan 
pertempuran finansial dengan Amerika SErikat. Kapal 
Perancis tersebut datang membawa 750 juta dollar lembaran 
uang ke Amerika Serikat dengan maksud menukarkannya 
dengan «uang asli», yaitu emas. Itu adalah pembayaran 
tranche pertama pada Federal Reserve System. 

«Seluruh formalitas telah dipenuhi. Perwakilan dari 
Bank of France sudah siap untuk menyediakan separuh 
dari jumlah yang disebutkan pada Departemen Keuangan 
AS. Uangnya ada di sini», - demikian bunyi telegram resmi 
dari Paris ke Washington. Penukaran di bawah peraturan 
Kolam Emas hanya dapat dilakukan dengan Departemen 
Keuangan AS. lambung kapal «uang» Perancis pertama 
menunggu untuk menurunkan 750 juta dollar tersebut. 
Pada nilai tukar 1.1 gram emas per dollar, langkah menjauh 
Paris dari mata uang AS terbukti sangat menghasilkan. 825 
ton metal kuning adalah jumlah yang sangat banyak. Satu 
kapal yang membawa jumlah sama sedang dalam perjalanan 
dan itu hanya permulaannya. Pada akhir tahun 1965, hanya 
tersisa sekitar 800 juta dollar dari $5.5 milliar simpanan asing 
Perancis di AS. 

Tentu saja, de Gaulle tidak hanya membawa dollar 
tersebut sendiri. Namun intervensi mata uang Perancis telah 
menciptakan contoh yang berbahaya bagi AS. Melanjutkan 
langkah tak terduga Perancis, Jerman yang penuh semangat 
mengusahakan agar dapat mengubah dollar menjadi batangan 
emas. Nilai tukar mereka beberapa kali lebih besar dari 1.5 
Milliar dollar dari Perancis. Amerika sangat terkejut atas 



44 I IDEOLOGI CWT 



permainan yang sangat berani ini, namun harus menukarkan 
«lembaran hijau» tersebut untuk emas. Kemudian bank-bank 
pusat dari negara-negara lain: Kanada, Jepang mengikuti 
langkah tersebut. Berita mengenai simpanan emas AS pada saat 
itu selayaknya laporan garis depan pada medan pertempuran. 

Pada Maret di tahun 1968, Amerika membatasi tukaran 
bebas dollar untuk emas untuk pertama kalinya. Pada akhir 
Juli 1971, pihak berwenang AS menyatakan bahwa simpanan 
emas Amerika telah jatuh hingga ke level paling rendah - di 
bawah 10 milliar dollar. Inilah saat di mana «kejutan Nixon» 
terjadi. Pada 15 Agustus 1971, Presiden AS Richard Nixon 
tampil di televisi dan menyatakan bahwa dollar tidak akan 
lagi dijamin oleh emas. 



Untuk pertama kalinya, Amerika membatasi pertukaran bebas dolar 

untuk emas, Mulai Maret 1968 








Dollar dan Politik I 45 


Sejak saat itu, mata uang dunia telah disubyekkan pada 
prinsip dasar piramid keuangan, tanpa adanya pemeriksaan 
atau saldo. Dalam waktu bersamaan, AS harus melakukan 
pemulihan dari kejutan emas yang baru terjadi. 

Setelah «Monetary Austerlitz», kekuasaan De Gaulle tidak 
berlangsung lama. Di tahun 1968, kerusuhan mahasiswa 
yang meluas dengan motto «13.05.58 - 05.13.68, waktunya 
pergi» membanjiri Perancis. Pada 28 April 1969, de Gaulle 
meninggalkan kantornya secara sukarela sebelum habis 
masa jabatan. Kita harus mengingat bahwa para bankir 
menggunakan perang dan revolusi sebagai alat pemberi 
pengaruh, jadi mudah untuk menduga siapa yang banyak 
meraup keuntungan dari pelepasan politikus luar biasa ini. 


Hugo Chavez dan Saddam Hussein 

Pemimpin Venezuela Hugo Chavez adalah satu dari orang- 
orang pertama yang mencoba melepaskan diri dari lingkaran 
setan petrodollar. Di bawah kepemimpinannya, Venezuela 
- penghasil minyak terbesar di belahan dunia Barat, dan 
yang diketahui tidak menyenangi korporasi mintak bumi 
Amerika, menolak untuk menjual minyak mereka demi 
dollar dan lebih memilih transaksi barter. Venezuela berhenti 
menjual minyak bumi dan justru membeli barang untuk 
«emas hitam» mereka. 

Kenyataan bangkitnya Chavez pada kekuasaan 
merupakan revolusi pada sendirinya. Selagi menjabat, 
seluruh tindakan dan reformasinya merupakan tantangan 
terhadap ketidak-adilan, pengerukan uang, dan karakter 
pemangsa kapitalisme AS. Ia menasionalisasikan seluruh 



46 I IDEOLOGI CWT 



area penting dari produksi - produksi Minyak dan Gas 
Bumi, metalurgi dan produksi semen. Ia usir perusahaan- 
perusahaan swasta Amerika dari negaranya. Mereka berada 
di sana untuk mengeksploitasi skenario Latin privatisasi 
yang sudah terbukti tak tergerus waktu. 



Hugo Chavez menjadikan Venezuela sebagai penghasil minyak 

terbesar di dunia barat 




Dollar dan Politik I 47 


Setelah langkah yang demikian beraninya, kehidupan 
politik negara tersebut menjadi cukup sibuk; dengan 
timbulnya percobaan pembunuhan terhadap Hugo Chavez, 
pemberontakan yang gagal, aksi mogok dan demonstrasi. 
Amerika menegaskan bahwa suatu priode bersejarah 
yang intensif tersebut secara langsung berkaitan dengan 
fakta bahwa Venezuela melawan kepentingan nasionalnya 
sendiri. Tidak mengejutkan ketika pada tahun 2011 presiden 
Venezuela kemudian didiagnosa mengidap kanker. Setelah 
kematiannya di tahun 2013, situasi ekonomi Venezuela 
mulai memburuk dan kini mendekati kejatuhannya menjadi 
negara yang runtuh. 

Kemudian ada cerita mengenai Irak. Pada November tahun 
2000, Saddam Hussein menuntut agar seluruh pembayaran 
minyak bumi Irak, yang didiakan di bawah program PBB 
«Program Minyak-untuk-Pangan», dilakukan menggunakan 
mata uang Euro, yang tentunya secara keras menentang AS 
dan pada akhirnya berujung pada Saddam mengancam akan 
menghentikan seluruh penyediaan minyak bumi Irak pada 
pasar dunia. 

Saddam Hussein, pemimpin Irak, merupakan seorang 
lelaki yang tidak dapat dengan mudah dinilai begitu saja. 
Ia adalah seseorang yang luar-biasa, namun apapun yang 
dikatakan orang mengenainya, lelaki ini benar-benar telah 
melakukan banyak hal untuk rakyatnya. 

Ia memimpin pada masa keresahan Timur Tengah di 
akhir abad ke-20, dan banyak keputusannya yang nampak 
kontroversial atau keras namun ia mampu memerangi 
terorisme dengan efektif. Ia tidak pernah memberikan 
pada mereka hak apapun atau melakukan negosiasi dengan 
mereka. Ini adalah perang tanpa aturan. 



48 I IDEOLOGI CWT 




Potret Saddam Hussein pada lembar uang kertas 25 dinar Irak 


Saddam Hussein telah melancarkan reformasi sosial dan 
ekonomi dalam skala besar. Ia juga telah menciptakan salah 
satu dari sistem jaminan kesehatan yang termaju di Timur 
Tengah. Ia memperkenalkan pendidikan tingkat menengah 
umum yang gratis pada seluruh tahapan, dari taman kanak- 
kanak sampai universitas. Pada awal 1998, 80% dari populasi 
dapat membaca dan menulis. Era Saddam Hussein dinyatakan 
sebagai periode stabilitas dan keterjaminan bagi masyarakat 
Irak. Salah satu guru sekolah Irak mengungkapkan bahwa 







Dollar dan Politik I 49 


dalam masa pemerintahan Saddam, «masih terdapat banyak 
kesenggangan antara kelas yang tinggi dan orang-orang biasa 
dalam standar hidup, namun negara hidup dalam keterjaminan 
dan rakyat memiliki kebanggaan menjadi warga Irak». 

Untuk dicatat bahwa beberapa tahun setelah eksekusi 
Saddam Hussein di 2009, sebuah laporan dari Komite 
Intelegensi Senat AS muncul, yang menunjukkan bahwa, sang 
pemimpin Irak tersebut tidak ada keterkaitan dengan «Al- 
Qaeda». Laporan tersebut secara keseluruhan menyangkal 
pernyataan George W. Bush mengenai hubungan lama 
antara kepemimpinan diktator Saddam dengan organisasi- 
organisasi teroris, dan mengkonfirmasi kenyataan bahwa 
Amerika Serikat demi kepentingan egois mereka sendiri 
menggunakan fakta-fakta yang lemah dan kebohongan 
sehingga dapat melakukan penyerangan pada egara-negara 
berdaulat lainnya. 

Saddam Hussein memvonis Lifti Saber, yang bertindak 
sebagai koordinator pemerintah Irak atas kerjasamanya 
dengan kuasa koalisi internasional dengan hukuman mati. 
Lifti Saber menghabiskan 8 tahun dalam isolasi selagi Saddam 
berada di tampuk kekuasaan, dan ia katakan «Aku sangat 
mengharapkan Saddam tetap berkuasa... Keseluruhan sistem 
telah diubah sehingga tidak ada orang yang dapat melakukan 
apapun. Jika ia mengambil keputusan, hal tersebut akan 
segera dilaksanakan. Orang-orang akan tahu apa yang harus 
dilakukan. Kini negara ini berada dalam kekacauan, dan 
tidak ada yang melakukan apapun karena tidak ada orang 
yang tahu bagaimana cara menangani tanggung-jawab. 
Aku tidak menyangka akan mengatakan ini, tapi aku ingin 
melihat Saddam masih memimpin negara. Hanya ia yang 
tahu bagaimana cara kerja negara yang sudah hancur ini». 



50 I IDEOLOGI CWT 



Apakah anda mengetahui mengapa dunia Barat 
bermasalah dengan Saddam Hussein? Karena keputusannya 
untuk menjual minyak bumi untuk Euro dan bukan untuk 
dollar. Hal ini terjadi di tahun 2000, dan siapapun yang 
mengkhianati dollar akan tidak hidup cukup lama untuk 
menceritakan kisah mereka. Iran juga mengumumkan 
niatnya untuk melakukan penukaran minyak buminya 
dengan Euro dan mereka dikenakan sanksi atasnya. Pola ini 
sudah menjadi momok yang biasa. 


Gaddafi sang tiran dan Libya miliknya 

Di tahun 2010, AS dan NATO telah mengambil kesimpulan 
bahwa «perubahan demokratis dimulai» di Libya. Rakyat 
Libya menginginkan rezim politik baru di negara mereka, 
dan Gaddafi sang «diktator» nampak menghambat proses 
tersebut. 

Lagipula, rezimnya telah banyak memberikan tekanan 
pada rakyat yang tidak berdaya. Hanya kematian Gaddafi 
yang dapat mengubah situasi. Namun, sebagaimana kita 
tahu, hasilnya berbeda, tidak memenuhi pengharapan 
«kebenaran». Kematian Muammar Gaddafi sudah dapat 
diperkirakan sejak lama. Namun apakah rakyat Libya 
merasa lebih baik saat ini? Ribuan korban, kota-kota yang 
hancur, dan musibah, sebagai hasil langsung dari «gerakan 
pendamaian» Obama. 

Pemimpin Libya tersebut selalu berbicara mengenai 
kepeduliannya terhadap rakyatnya, ia mengajukan dan 
mereformasi hingga saat kematiannya, dan tidak memiliki 
kesempatan untuk melaksanakannya. Tidak ada yang 




Do liar dan Politik I 51 



Muammar Gaddafi telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk 
menjadikan Libia sebagai sebuah Negara yang lebih dari sekadar 
pasar reguler untuk perusahaan global 


memperhatikan pesan yang tersirat dengan latar belakang 
pemboman, korban yangtidakberhentiberjatuhan, dan tangis 
dari media «demokratis». Sebagaimana diketahui kemudian, 
ide-ide mandiri Gaddafi telah menghantarkannya pada 
pembunuhannya sendiri. Dosa besarnya yang menginginkan 
penghidupan yang lebih layak bagi rakyatnya bertentangan 
dengan obyektif AS pada wilayahnya. Pemimpin yang 





52 I IDEOLOGI CWT 



bijak itu menyadari bahwa negaranya sedang mengalami 
perampokan dan pelucutan yang dilakukan dengan semena- 
mena. Gaddafi sejatinya ingin mengubah keadaan bagi 
kesejahteraan rakyat Libya namun pembunuhannya terjadi 
sebelum ia dapat melakukan hal tersebut. 

Dalam mendebatkan pembunuhan Gaddafi, kita tidak 
dapat mengesampingkan ide-idenya untuk membangun 
negaranya. Sebagian besar dari Libya adalah gurun, namun 
kaya dengan minyak bumi dan sumber daya alam. Hal 
ini menjadikannya sebagai pasar besar bagi kerakusan 
korporasi. PErtanian di Libya sebenarnya dapat maju 



Sekarang, Libya terlihat seperti gurun yang dilanda perang, bukan 

sebuah oasis yang makmur 






Dollar dan Politik I 53 


dengan langkah yang jauh. Gaddafi mencoba untuk 
menerapkan irigasi dan «menghijaukan» gurun di Libya 
melalui pembentukan suatu sistem irigasi yang mengambil 
air dari tampungan air bawah tanah alami yang sangat luas. 
Ia menyemangati perusahaan-perusahaan asing untuk 
melaksanakan proyek tersebut. Para korporasi tersebut 
segera memperkirakan potensi kerugian yang dapat timbul 
dari proyek ini, dan mereka enggan mendekatinya. Para 
korporasi itu tidak merencanakan kemajuan ekonomi di 
negara lain, mereka berharap hal tersebut tetap berjalan 
sama, dan hanya membutuhkan pasar. 

Dunia Barat percaya bahwa Libya, sebagai negara yang 
kaya dengan sumber daya alamnya, harus dikendalikan 
secara tegas. Ketika pemimpin negaranya berani menyerang 
ketamakan korporasi dengan cara ingin menyimpan 
sepertiga dari keuntungan penjualan minyak bumi untuk 
rakyatnya sendiri, hal tersebut dilihat sebagai «pergerakan 
pertahanan» dan media memberikan gambaran seakan 
rakyat menginginkan terjadinya kejatuhan pada «rezim 
berdarah» tersebut. 

Untuk menjawab pertanyaan: «Mengapa Gaddafi 
dibunuh?» kita harus mengingat ide paling radikal dari 
Gaddafi. Sebagaimana kita tahu, dunia ini dikuasai oleh 
dollar. Dollar akan berkuasa selama ia tetap menjadi mata 
uang dunia. Semenjak era tujuh-puluh dari abad terakhir, 
dollar dikaitkan dengan minyak bumi secara mendasar. 
Bahkan kegagalan untuk menjual dua ratus barrel minyak 
demi dollar dan mata uang itu akan mulai mengalami goyah 
dalam posisinya, kekuasaannya terancam. Muammar Gaddafi 
menyadari hal tersebut. Idenya adalah untuk menciptakan 
mata uang Pan-Afrika, yang, bersebrangan dengan dollar, 



54 I IDEOLOGI CWT 



akan dijaminkan dengan emas. IDe ini merupakan hal yang 
sangat menjanjikan namun akan mengancam kehidupan 
mereka yang hidup untuk «nilai pinjaman». Ia berani 
menyerang sistem keuangan dunia Barat dan distribusi laju 
uang. Sebuah mata uang baru akan mengecilkan dollar yang 
tidak terjaminkan. Berapa lama akan posisi dollar tetap aman, 
jika mata uang lain, yang terikat dengan perbandingan emas 
yang stabil, mulai digunakan? Jawaban untuk pertanyaan 
ini akan memberikan pada anda jawaban untuk pertanyaan 
mengapa Gaddafi ditiadakan. 

Libya kini sudah dihancurkan. Kota-kota mengalami 
kerusakan, wanita dan anak-anak dibunuh, rakyat menderita 
dan kelaparan. Ekonomi hampir tidak memiliki wujud 
apapun. Para korporasi mengambil minyak bumi, dan Libya 
tidak mendapatkan keuntungan apapun. Negara itu hanya 
menerima bantuan kemanusiaan, yang bahkan harus mereka 
bayar. Pemiskinan rakyar merupakan tujuan dari «perubahan 
demokratis» dunia Barat. 

Presiden AS Obama tidak pernah menutupi alasan 
pembunuhan Gaddafi - bahwa dollar harus tetap 
hidup. Enam tahun kemudian, ia mengakui bahwa ia 
menganggap pembunuhan terhadap pemimpin Libya 
tersebut merupakan kesalahan terbesar dalam masa 
kepresidenannya. Namun, dunia tidak dapat merubah 
putarannya, kaum elit pengendali tidak akan membiarkan 
hal itu terjadi. Proses ini telah dipastikan selama berabad- 
abad. Seluruh peran telah ditentukan -bunga pinjaman, 
dalam benak mereka, harus menguasai kemanusiaan 
hingga akhirnya nanti. Siapapun yang menentang ini akan 
langsung dijadikan musuh bebuyutan dari «demokrasi» 
Amerika Serikat. 




Dollar dan Politik I 55 



Libya Sebelum Revolusi Demokratis 



Libya SETELAH Revolusi Demokratis 














56 I IDEOLOGI CWT 



Pelajaran sudah bisa diambil. Para pemimpin negara lain 
harus berpikir jernih mengenai apakah mereka ingin menjadi 
patriot bagi negaranya atau akan meneruskan proses» 
penjualan » negara mereka. Obama menyatakan dengan 
jelas, bahwa Amerika Serikat adalah negara besar adi-kuasa 
di dunia. Pertahanan tidak akan ditoleransi. Pembalasan 
akan dilakukan dengan bengis. Kematian saja tidak cukup. 
Negara-negara pembangkang akan dilenyapkan dari muka 
bumi dan bangsa-bangsa akan dihancurkan. Sistem politik 
dan ekonomi versi Barat tidak mengenal belas-kasih ataupun 
rasa iba. Dunia harus tetap berkutub satu dalam peristiwa 
apapun. Tidak akan ada pengeluaran, usaha atau nyawa 
manusia satupun yang akan dilewatkan. 

Dollar sudah beberapa lama ini tidak diusik. Tidak 
ada orang yang menginginkan nasib yang sama dengan 
Muammar Gaddafi. Namun, gerakan-gerakan berani sedang 
diolah. Cina sudah mulai secara bertahap meninggalkan 
dollar. Saat ini seluruh transaksi dalam Yuan dilakukan 
dengan Jepang, namun ini termasuk langkah pertama. Negara 
dengan populasi tertinggi ini tidak dapat menciptakan suatu 
«benteng pertahanan demokrasi» sekaligus. Tidak terdapat 
latar belakang yang sesuai untuk suatu rezim politis lokal yang 
kuat. Beijing tidak menyambut penggerak revolusi di wilayah 
mereka dan dunia Barat tidak memberikan persetujuannya. 
Penolakan menggunakan dollar sebagai pembayaran 
finansial juga dinyatakan oleh negara-negara lain. Inggris 
telah memulai perdagangan dengan Jepang dalam mata uang 
nasional lain. Negar-negara lain akan mengikuti dalam waktu 
dekat ini. Dollar tidak dapat terus mengendalikan komunitas 
internasional ketika titik lemahnya tidak lagi merupakan 
suatu rahasia. 




Dollar dan Politik I 57 


Banyak masyarakat di Libya percaya bahwa hanya Gaddafi 
satu-satunya pemimpin yang benar-benar mempedulikan 
rakyatnya. Mari kita lihat keberhasilan Libya, yang dikepalai 
oleh seseorang yang diberikan julukan diktator berdarah: 

• Bahan bakar kendaraan lebih murah dibandingkan air, 
1 liter bahan bakar - $0.14 

• Pasangan yang baru menikah diberikan $64,000 oleh 
pemerintah untuk membeli apartemen. 

• Pendidikan dan obat-obatan sepenuhnya gratis. 

• Untuk tiap anggota keluarga, negara memberikan $1000 
tiap tahunnya. 

• Tunjangan tuna-karya sebesar $730. 

• Tidak terdapat markas militer NATO. 

• Gaji perawat $1000. 

• Untuk tiap anak yang baru lahir diberikan $7000. 

• Bantuan keuangan satu-kali bagi perusahaan yang baru 
memulai $20000. 

• Pajak tinggi dan pungutan dilarang. 

• GSP per orang - $14192. 

• Pendidikan dan pelatihan di luar negeri - dibiayai 
negara. 

• Toko kenamaan untuk keluarga besar menetapkan harga 
yang lebih rendah untuk kebutuhan pangan primer. 

• Satuan kepolisian elit menerapkan denda yang tinggi 
dan hukuman bagi produk-produk kadaluarsa yang 
masih dijual. 

• Beberapa perusahaan farmasi memberikan obat-obatan 
secara cuma-cuma. 

• Hukuman mati bagi pemalsuan obat-obatan. 

• Pembayaran sewa tempat tinggal tidak berlaku. 




58 I IDEOLOGI CWT 



• Listrik cuma-cuma bagi masyarakat. 

• Penjualan dan konsumsi alkohol tidak diperbolahkan, 
«hukum kering» dicanangkan. 

• Pinjaman mobil dan apartemen bebas bunga. 

• Jasa-jasa makelar perumahan dilarang. 

• Negara membayar 50% ketika warganya membeli mobil, 
dan untuk para pejuang milisi rakyat -65% potongan 
harga 

• Ketika Gaddafi berkuasa, ia mengusir para korporasi 
internasional dari negaranya. 

Sepanjang 40 tahun kepemimpinannya, populasi Libya 
meningkat tiga kali lipat. Kematian anak di bawah umur 
menurun sebanyak 9 faktir. Pengharapan masa hidup di 
negara tersebut meningkat dari 51,5 ke 74,5 tahun. Gaddafi 
memutuskan untuk menarik Libya keluar dari sistem 
perbankan global dan sekitar 12 negara Arab lainnya berniat 
mengikuti contohnya. 

Buku John Perkins «The New Confession of an Economic 
Hitman» menjelaskan kasus ini dan banyak lainnya. Buku 
ini mengungkapkan seluruh kekotoran dan agresi dari 
para pemain kekuasaan, yang digunakan demi memuaskan 
imperialisme modern. 




Cara menghambat kemajuan I 59 



CARA MENGHAMBAT KEMAJUAN 


Masyarakat umum diberitahukan bahwa segera 
setelah teknologi ditemukan, maka akan mendapatkan 
perkembangan bisnis dan segera mencapai konsumen. 
Namun, karya-karya yang disebut sebagai teknologi 
terobosan baru ini, atau lebih dikenal dengan teknologi 
inovatif yang menghasilkan penurunan kebutuhan 
sumber daya, termasuk sumber daya manusia ini, diawasi 
dan dihentikan. Hal ini menjaga sehingga ketertiban 
keadaan di bawah peraturan perlindungan terhadap 
tuna-karya dan kejatuhan rantai industri global. Kita 
terus bekerja untuk kaum elit kecil, membakar bahan 
bakar dalam mesin-mesin yang sudah usang secara 
teknologi. 






60 I IDEOLOGI CWT 



Energi bebas 

Pada tahun 1899, ahli fisika dari Serbia Nikola Tesla 
menemukan cara untuk menghasilkan listrik dan energi 
tanpa membakar bahan bakar fosil ayau menggunakan 
pembangkit listrik dan kabel transmisi. Ia membuktikan 



Patung Nikola Tesla (Air Terjun Niagara, Ontario) 







Cara menghambat kemajuan I 61 


bahwa dengan mengguakan ionisasi pada atmosfir bagian 
luar untuk menghasilkan osilasi listrik yang dapat digunakan 
sebagai «energi bebas». 

Dengan menggunakan dasar pengujian khusus, Tesla 
menciptakan pembangkit listriknya yang beroperasi di 
bawah prinsip dasar «energi bebas» (di masa kini disebut 
sebagai energi vakum). Di tahun 1898 bankir John Pier- 
pont Morgan yang mendanai penelitian Tesla, menyadari 
kesuksesan karyanya dan memerintahkan penghancuran 
pada pembangkit dan poligon yang ada. Ia dapat melihat 
bahwa ciptaan-cinptaan ini akan dapat menjadikan bahan 
bakar fosil menjadi tidak diperlukan. Ia juga menyadari 
bahwa energi, yang bebas untuk digunakan semua orang 
tidak akan memberikannya keuntungan yang biasa ia 
dapatkan dari menagih orang atas tiap watt yang dipakai. 
Sejak saat itu dunia ini masih tetap «mencari daya». 

Eksperimen Tesla untuk menyalakan bola lampu yang 
digerakkan oleh batubara dari jarak jauh tanpa kabel diulangi 
oleh ilmuwan Rusia bernama Philippov, yang mendirikan 
instalasi di St. Petersburg untuk menyalakan bola lampu 
di Tsarkoye Selo. Ia merupakan seorang sarjana yang 
memiliki keunikan; ia memiliki gelar doktorat dalam bidang 
matematika, fisika, kimia dan filosofi. Di musim dingin 
tahun 1941, ia mengirimkan solusi untuk menghindari 
peperangan kemanusiaan pada Staf Jendral di Rusia, dalam 
tujuh hari hal tersebut dipublikasikan di tabloid pers, dan 
tiga hari kemudian ia ditemukan tewas di kantor pusatnya, 
kepolisian tidak dapat memastikan metode yang digunakan 
dalam menyebabkan kematiannya. 

Tesla memiliki banyak pengikut, dikarenakan ide 
menyediakan energi bebas untuk umat manusia menjadi 



62 I IDEOLOGI CWT 



pegangan bagi para ilmuwan dan penggemar ilmu 
pengetahuan. Di tahun 1921, pers memberitakan penemuan 
Alfred Hubbard - generator yang dapat memindahkan 
kapal tanpa energi eksternal yang disalurkan ke dalamnya. 
Di tahun 1927, Thomas Brown (Inggris) mematenkan 
metode penggerakan daya setir dan pemutusan listrik 
tampungan listrik, Pada tahun 1928, Lester Hendershot 
menciptakan generator listrik, melepaskan 300 watt tanpa 
energi eksternal yang disalurkan ke dalamnya. Pada tahun 
1968, Raymond Kromrey membuat sebuat generator, 
dijelaskan dalam Paten AS No.3374376 (Generator Listrik 
Kromrey), namun, setelah uji coba berulang penelitian 
tersebut ditempatkan dalam daftar rahasia. 


Generator Magnetis John Searle 

Selama lebih dari 60 tahun, John Searle mencoba untuk 
memberikan suatu sistem energi jenis baru pada dunia, 
yang dapat membebaskan dunia dari beban ketergantungan 
pada sumber daya minyak fosil. Generator ini adalah sebuah 
alat magnetis dengan mesinnya sendiri, mengaktivasi daya 
magnetnya sendiri dan beroperasi dengan keluaran tinggi. 
Searle menggunakan medan magnetis yang menyebabkan 
pemutar magnetis untuk berputar terus menerus di sekeliling 
cincin magnetis dan menghasilkan listrik. Tanpa suara, 
panas, getaran, atau polusi - ini adalah generator Searle. 
Penemuan ini dapat terangkat sendiri dan menciptakan 
medan gravitasinya sendiri. Ketika anda melihat hal semacam 
itu, anda menyadari bahwa terdapat mekanisme sempurna, 
penemuan paripurna yang pernah diciptakan manusia. 




Cara menghambat kemajuan I 63 



Listrik dapat disebut sebagai salah satu penemuan paling 
penting yang pernah dibuat oleh manusia 


Cara menghambat kemajuan 

Ia hanya berusaha menciptakan generator yang dapat 
memberian listrikpada rumah anda. Ia menyimpulkan bahwa 
generator-generator besar di pembangkit listrik merupakan 
pembuangan uang dan memberikan masalah polusi yang 
tinggi bagi umat manusia di masa depan. Idenya adalah 
untuk menciptakan generator listrik sederhana yang dapat 
diproduksi dengan mudah. Tentu saja, banyak rintangan 
yang menghalangi Searle dan penemuannya tersebut tidak 
pernah digunakan secara umum. 




64 I IDEOLOGI CWT 



Generator Energi Bebas Tesla 

Pada tahun 2010, seorang penemu dari Turki, Muammer 
Yildiz memperkenalkan hasil kerjanya pada para ilmuwan 
dunia. Penemuan tersebut berdasarkan prinsip dasar energi 
bebas Tesla. Tidak diperlukan adanya aliran listrik dan alat 
tersebut bekerja dengan baik selama demonstrasi dan bahkan 
dibongkar sehingga dapat dilihat oleh semua orang. 

Selama demonstrasi, tidak ada kabel yang terpasang 
pada mesin dari sumber tenaga listrik eksternal. Tiga-puluh 
ilmuwan menyaksikan mesin tersebut beroperasi dalam 
suatu ruangan. 

Setelah para ahli memastikan fungsinya selama sepuluh 
menit pada kecepatan rotasi yang konstan, mesin tersebut 
dibongkar dan semua yang hadir dapat melihat bahwa tidak 
terdapat aliran listrik di dalamnya sama sekali. 

Amat disayangkan, teknologi ini tidak dikembangkan 
lebih lanjut, sama seperti nasib kebanyakan penemuan- 
penemuan terboosan baru lainnya. 


CIA dan energi bebas 

John Cejka adalah seorang agen rahasia untuk CIA dan 
seorang ahli sumber energi alternatif. Ia adalah seorang 
kurator bagi penemu John Bedini, yang padanya ia serahkan 
salinan dari arsip penemuan yang telah ia kumpulkan selama 
masa kerjanya di CIA. Arsip tersebut berisikan lebih dari 
150 dokumen yang merinci deskripsi alat, eksperimen dan 
teknologi, di mana tiap alat akan dapat membuat gebrakan 
revolusioner di dunia modern. 




Cara menghambat kemajuan I 65 


Daftar materi arsip John Cejka: 


1) Model Dinamis Membran Sel 
- Capaldi 

86) Moray Valve 

2) Terapi Kanker Jerman 

87) Moray 

3) Bijih Besi Misterius 

88) N Machine - DePalma 

4) Alternator dengan Medan 
Magnet Jinjing 

89) Neurophone 

5) Pengembangan Baterai Udara 
- Aluminum. Bagi Mobil Listrik 

90) Nikola Tesla, Insinyur 
Terhebat Dunia 

6) Penyuara Elektromagnetis 
Bawah Tanah Eksperimen I 

91) Petualangan Hebat Nikola 
Tesla 

7) Fenomena Awan Anomalus 9 
April 1984 - Bearden 

92) Osilator OF 

8) Antigravitasi - Burridge 

93) Tentang Energi Bebas dan 
Motor Bedini oleh Tom Bearden 

9) Daya Anti-Gravitasi 

94) Pesawat Ruang Angkasa 
OTC-XI 

10) Sinar Eneri Atom Menyaingi 
Panas Matahari, VTVM 
Pendeteksi Kanker 

95) Parafisika dan Teknologi 
Energi Baru Bagian 1 - Louis 
Acker 

11) Transmutasi Atom - Michio 
Kushi 

96) Parafisika dan Teknologi 
Energi Baru Bagian 2 - Louis 
Acker 

12) ATREE - Sumber Tenaga 
Listrik Baru 

97) Daftar Pustaka Sebagian 
mengenai Dampak Medan 
Magnetis ELF pada Mahluk 

Hidup 

13) Mesin Energi Bedini untuk 
Perjalanan Ruang Angkasa 

98) Paten 4,325,795 

14) Sirkus Bedini-Brandt 

99) Penghambat Listrik Non- 
Induktif 

15) Bee Pollen 

100) Pegasus 1 

16) Bioefek Gangguan 
Geotahionis, Sinar Berbahaya 
Bawah Tanah & Asbut 

Elektronik - Vince Wiberg 

101) Pegasus 2 




















66 I IDEOLOGI CWT 



17) Bjorn Ortenheim 

102) Pegasus-Tesla Fisika etc 

1984 

18) Mesin Boure 

103) Motor Magnet Permanen 

19) Mendirikan sebuah 

Kumparan Tesla Mini 

104) Phoenix Radioclast, 
Radionics, Mesin Psionics 

20) Mendirikan Kumparan 
Ternama Tesla - EE 

105) Pi, Phi dan Loop 

21) California - Berkencan 
dengan Bencana 

106) Teori Multilapisan 
Terpolarisasi mengenai Air Sel 
- King 

22) Dapatkan Ilmu Pengetahuan 
Menciptakan Kehidupan? 

107) Kemungkinan Penelitian 
Eksperimental dari Sifat-sifat 
Waktu - NA Kozyrev 

23) Cernitin 

108) Prinsip Dasar Komunikasi 
Radio - John H. Morecroft 

24) Penggambaran Sirkuit 
- Ronald Brandt pada John 
Bendini 

109) Mesin Priore 

25) Sirkuit untuk Mengurangi 
Tekanan Voltase di Seputar 
Transformer 

110) Penampang Energi 

Piramida 1 

26) Generator Cole Part 1 

111) Penampang Energi 

Piramida 2 

27) Generator Cole Part 2 

112) Pembacaan Radiestetis dll. 

28) Motor Cole 

113) Gelombang Radio & 
Kehidupan Bagian 1 

29) Komposisi dan fakta 
mengenai makanan 

114) Gelombang Radio & 
Kehidupan Bagian 2 

30) D C Motor yang telah 
Diperbagus melalui Cara 
Komutasi - Peterson 

115) Senjata Cahaya dari 1940 

31) Pertahanan dalam suatu 
Dunia N-Dimensi - Kejutan 
Tenologi Harus Dicegah oleh 
Stefan Possony 

116) Solitons 




















Cara menghambat kemajuan I 67 


32) Rancangan, Konstruksi & 
Prinsip Dasar Pengoperasian 
dari Bahan Elektromagnetis 
untuk Menarik Tembaga, 
Auminum & Logam Non-Besi 
Lainnya 

117) Eksperimen-eksperimen 
dalam Labpratorium Tesla 
dengan Arus Potensi Tinggi dan 
Frekuensi Tinggi 

33) Generator Ecklin - Ole 

Nilsen 

118) Soviet Mencairkan Situasi 
demi Rudal 

34) Eike Mueller Mengunjungi 
John Bedini 

119) Penjelajahan Ruang 

Angkasa 

35) Daya Listrik dari Bumi - L. 
George Lawrence 

120) Generator Armature Tak 
Bergerak 1 

36) Pelaku Eksperimen Listrik 
Juni 1913 

121) Generator Armature Tak 
Bergerak 2 

37) Listrik dan Magnetisme 

122) Superkonduktivitas 

38) Mengalirkan listrik pada 
Plastik 

123) Energi Tachyon 

39) EMA 

124) Artikel Tesla dll. 

40) EMP 

125) Kumparan Tesla 

41) Interpretasi Level Energi 
Kanker 

126) Tesla dari Ilmu 

Pengetahuan - 1958 

42) Energi Tanpa Batas #14 

127) Tesla - Penemu yang 
Melampaui Masanya 

43) Senjata Energi 

128) Tesla - Pemeriksaan Berkas 
IRE 

44) Serbuk Bunga - Makanan 
Sempurna dari Alam 

129) Laporan Umum Teknologi 
Tesla 1 

45) Jaringan Flux dan Induksi 
Elektromagnetis - LV Bewley 

130) Laporan Umum Teknologi 
Tesla 2 

46) Makalah Freeman W Cope - 
Monokutub Magnetis 

131) Laporan Umum Teknologi 
Tesla 3 

47) Permasalahan Mendasar 
dari teori EM - Bearden 

132) TG Hieronumus - 
Diagnosa - Sistem Perlakuan 
Penyiaran 

48) Gelinas Mematenkan 

Potensi Vektor Magnetis Bebas- 
Liuk 

133) Buku Petunjuk Anti- 
Gravitasi - Cox 





















68 I IDEOLOGI CWT 



49) Kumparan Hamell 

134) Baterai Elektrinium 

50) 50 Temuan Hans Coler 

135) Mobil Bermesin 

Elektromatis 

51) Eksperimen-eksperimen EM 
Daya Tinggi di USSR 

136) Krisis Energi - 
Permasalahan & Solusi yang 
Memungkinkan 

52) Presentasi Penelitian Potensi 
Vektor H-MIT pada DARPA 

137) Mesin yang Bekerja Sendiri 
- Gray 

53) Penelitian Potensi Vektor 
H-MIT 

138) Mesin yang Bekerja Sendiri 

54) Generator Homopolar 
Frekuensi Tinggi Tanpa 
Hambatan - WJF Muller 

139) Temuan-temuan Hans 

Coler Bagian 2 

55) Materi Hooper 2 

140) Tranformer Energi 

Hubbard - Gaston Burridge 

56) Materi Hooper 1 

141) Sel-B Pemberi Kehidupan 
Abadi 

57) Bagaimana Manusia 
Mengubah Hukum Alam 

Semesta 

142) Baterai Generasi Baru 
yang Mengikat Kembali Energi 
Matahari - Beti King 

58) Bagaimana Tanaman 

Tumbuh dalam Rasio Golden 
Mean 

143) Ilmu Pengetahuan Baru 

59) Bagaimana cara 
menggunakan Pemikiran yang 
Lebih Tinggi & 

Mengembangkan Pemahaman 
yang Lebih Baik 

60) Bagaimana Anda Dapat 
Membuat Mesin ESP 

144) Pengemudi Datar Omnar 

61) Penutup Pengeras Suara 
Hypercube 

145) Akumukator Energi 

Orgone 

62) Penemu Menantang Einstein 

146) Ruang Osilator 

63) Penguji Ion 

147) Mesin Peremajaan 
Lakhovsky Rusia 

64) Kaitoku Seamount & Awan 
Misteri dari 9 April 1984 

148) Rahasia Lempeng Faraday 





















Cara menghambat kemajuan I 69 


65) Uji Kessler pada Penutup 
Pengeras Suara Hypercube 

Bedini & JBL L-40 

150) Buku Petunjuk Kendali 
Ruang - Cox 

66) Generator Kromrey 

151) Alternator Flux-Ruang- 
Berganda - Floyd Sweet 

67) Lakhovsky - Osilator 
Gelombang Jamak 

152) Kumparan Ter- 
transistorasi 

68) Le PSI et les Appareils 
Energetiques de Daniel 

153) Transmisi Energi Listrik 
Tanpa Kabel - Tesla 

69) Motor Bertenaga Magnet - 
Howard Johnson & Konverter 
Fluktuasi Energi Bolak-balik - 
Joseph C Yater 

154) Senyawa Utama - Lithium 
oleh Haroldine 

70) Perintis Sifat Magnet, 
Pelantang Api, Kristal. Valley of 
Kings dll 

155) Teori Operasi Pulsar oleh 
Bearden 

71) Perintis Magnetis 

156) Alat Radionik Semi- 
Otomatis Ter-transistorasi 
untuk Diagnosa dan 
Penyembuhan 

72) Manusia dalam Gas 

Dwikutub Magnoelektrik 

Tachyon - Freeman W. Cope 

157) Basis Data Energi Tak 

Lazim oleh Tom Valone 

73) Proyek Markovich 

158) USSR - Pendar Energi 

Baru Memungkinkan 

74) Sumber Tenaga Listrik 
Markovich Tesla 2 

159) Valley of the Kings 

75) Sumber Tenaga Listrik 
Markovich Tesla 1 

160) Kumpulan artikel 
mengenai EM dll 1 

76) Mengukur Energi Datar 

161) Kumpulan artikel 
mengenai EM dll 2 

77) Metode dan Cara untuk 
Mendapatkan Gambar-gambar 
Fotografis dari Obyek-obyek 
Hidup & lainnya 

162) Kumpulan artikel 
mengenai EM dll 3 

78) Bermacam Lembaran & 
Artikel 1 

163) Kumpulan artikel 
mengenai EM dll 4 


















70 I IDEOLOGI CWT 



79) Bermacam Lembaran & 
Artikel 2 

164) Bermacam Alat-alat & 
Sirkuit 

80) Bermacam Lembaran & 
Artikel 3 

165) Volta & Tumpukan 
Listriknya 

81) Bermacam Energi Bebas, 
Teori Gelombang dari Aether 
oleh T.J.J. See 

166) Alat W dll - Bearden 

82) Bermacam grafik 

167) Walter Russel 

83) Lainnya 

168) Alter - Bahan Bakar Masa 
Depan 

84) Mesin Moray 

169) Kendali Cuaca 1 

85) Penangkap Energi Cahaya 
Moray 

170) Kendali Cuaca 2 


Basis Data Paten USSR 

Terdapat banyak eksperimen dan penemuan pembangkit 
listrik tanpa bahan bakar atau swadaya yang sukses, 
yang didaftarlan di USSR. Namun, mereka tidak pernah 
dikembangkan lebih dari model-model prototipe. 

Generator atau motor, tidak terkait pada kolom lain, dan 
mesin-mesin gerakan berkesinambungan yang menggunakan 
listrik atau sarana magnetis lainnya (H02NII)* * 

Generator arus // 2578201 
Metode penghasil energi listrik // 2572847 

Penghasil magnetis potensi ledak spiral dan kumulasi 
tekanan arus //2568675_ 

Konverter energi tingkat-rendah untuk perbedaan 
temperatur dengan sulfur hexafluorida // 2564994 


*Sumber: http://www.findpatent.ru/catalog/7525/ 

















Cara menghambat kemajuan I 71 


Sumber aliran tenaga listrik otonomi dengan penghasil 
manual // 2563579 

Piezoengine Gelombang // 2560115 

Rotator Ferromagnetic ductile // 2556074 

Sistem potensi ledak untuk penghasilan tekanan energi besar 
// 2548021 

Alat untuk penelitian efisiensi ledakan kecepatan tinggi 
dalam tabung // 2547337 

Alat dan metode penghasilan energi listrik // 2546678 

Alternator terstabilisasi // 2542711 

Metode dan alat untuk penghasil listik, metode 
pembuatannya // 2538758 

Penghasilan energi listrik // 2528013 

Motor magnetis - radiasi // 2516278 

Penghasil magnetis daya ledak // 2516260 

Penghasil magnetis // 2507667 

Penghasil listrik // 2505916 

Alat untuk penghasilan energi mekanis // 2502183 

Generator arus konstan piezoelectric berdasarkan efek 
Casimir // 2499350 

Metode penghasilan dan penyimpanan energi listrik dari 
tubuh manusia // 2494523 

Konverter energi tingkat-rendah untuk perbedaan 
temperatur // 2489793 

Metode berdaya ledak dari transformasi aliran magnetic // 
2483420 

Metode penghasilan listrik // 2471284 

Metode konversi energi elektromekanis dan mesin kapasitor 
elektrostatis pada dasarnya // 2471283 

Penghasil magnetokumulatif berdaya ledak // 2468495 

Generator tekanan (pilihan) // 2467463 

























72 I IDEOLOGI CWT 



Generator medan magnetis yang dapat diatur berdasarkan 
struktur Halbach // 2466491 

Metode konversi energi elektromekanis // 2458451 

Transisi kedap-tinggi induktan-rendah // 2453979 

Metode penghasilan EMF dengan mengendalikan 
permeabilitas ferromagnetis dengan cahaya dan alat untuk 
melakukannya // 2444836 

Pembangkit listrik dengan ruang mesin terbuka // 2438228 

Alat untuk transformasi sistem interaksi daya dari magnet 
permanen dan materi ferromagnetis menjadi energi mekanis 
atas dasar penerapan berulang // 2426214 

Stasiun daya lingkungan // 2421873 

Metode penghasilan energi dan alat untuk melaksanakannya 
// 2416869 

Rotor mesin ferromagnetik elastis // 2412524 

Mesin bolak balik dengan modul aliran magnetis konstan 
dan metode gerakan bolak-balik // 2406215 

Metode dan alat untuk mengkonversi interaksi daya magnetis 
menjadi daya mekanis // 2403668 

Metode pengisolasian panas dari materi-materi yang dapat 
terkonduksi secara elektrik // 2391766 

Amat untuk penghasil energi listrik // 2390907 

Mikro-generator inertia // 2390089 

Generator berdaya ledak spiral // 2388135 

Alat untuk menghasilkan daya panas dan elektrik // 2387072 

Elemen energi induktif-kapasitif // 2382486 

Metode penciptaan momen perputaran // 2379551 

Elektro-generator dengan penghasil manual // 2376700 

Generator listrik dengan penghasil manual // 2376699 

Generator arus // 2374750 

























Cara menghambat kemajuan I 73 



Teknologi baru bisa membuat hidup kita lebih nyaman, 
tetapi mereka memiliki banyak lawan 

Generator autorotasi Kanarev 

Pada tahun 2011, percobaan dua-bulan terhadap generator 
autorotasi dorongan listrik yang pertama di dunia (MG-1) 
oleh penemu Rusia Philipp M. Kanarev menunjukkan bahwa 
generator semacam tersebut dimaksudkan untuk masa 
depan. Generator tersebut telah membuka jalan bagu unit- 
unit daya lokal yang dapat dialiri tenaga baterai. Generator 
ini akan secara otomatis mengisi ulang baterai tersebut. 
Tenaga baterai uga akan cukup untuk menyalakan kendaraan 
bermotor. 



74 I IDEOLOGI CWT 



Fusi nuklir 

Milliaran dollar telah dihabiskan untuk meneliti produksi 
energi melalui eksperimen-eksperimen «fusi panas» yang 
dikendalikan. Sementara itu, para ilmuwan «garasi» dan grup 
peneliti universitas pinggiran sudah semakin dekat pada 
mulai melancarkan tenaga «fusi dingin». Sumber tenaga ini 
lebih stabil dan dapat dikendalikan namun juga sangat tidak 
didukung oleh pendanaan pemerintah. 



Komunitas ilmiah menentang pengembangan 
teknologi fusi nuklir 





Cara menghambat kemajuan I 75 


Pada tahun 1989, Martin Fleischmann dan Stanley Pons 
mengumumkan suatu penemuan setelah menyaksikan fusi 
dingin dalam sebuah tabung kaca di kursi laboratorium 
mereka. Untuk menjuluki mereka mendapat reaksi dingin 
dari media seakan meremehkan. Program «60 Minutes» 
dari CBS mengungkap pembalasan bengis dari para peneliti 
komunitas fusi panas yang memiliki pendanaan lengkap 
itu. Hal ini menenggelamkan penelitian fusi dingin dan 
menyebabkan sumber dana mereka semakin mengering 
hingga akhirnya mereka harus meninggalkan penelitian 
energi bersih mereka. 

Ilmuwan-ilmuwan Rusia, Parkhomov dan Bazhutov, telah 
menciptakan pembangkit yang bekerja menggunakan fusi 
dingin yang secara mandiri berdiri sendiri. Namun, kekuatan 
yang tidak terlihat menghalangi publikasi hasil penemuan 
mereka tersebut. 

Terdapat lusinan rancangan lainnya yang tidak banyak 
dikenal, yang diacuhkan oleh para pemain kekuasaan dengan 
maksud untuk menjaga monopoli mereka atas sistem warisan. 

Fusi dingin bukan satu-satunya proses yang dikuburkan. 
Setelah kedua ilmuwan yang sudah bekerja selama sepuluh 
tahun di proyek fusi panas di Tokomak (ruang toroidal 
dengan kumparan magnet) menemukan metode yang aman 
dan ekonomis untuk menghasilkan energi dari benturan 
atom, mereka dipaksa untuk tidak mengakui penemuan 
mereka sendiri dengan ancaman pemecatan. Laboratorium 
tersebut cemas akan hilangnya pendanaan untuk proyek 
Tokomak. Sebagai tanggapannya, para ilmuwan terkemuka 
membentuk sebuah komunitas sitesis utama, mengumpulkan 
uang pribadi untuk mendanai pnebtian mereka sendiri di 
luar lingkup campur-tangan negara. 



76 I IDEOLOGI CWT 




Mengapa, tidak seperti negara-negara lain di dunia, sebuah trem di 
AS dianggap tidak populer dan tidak menguntungkan secara ekonomi? 

Permesinan di bawah larangan - 
akhir dari jalur trem Amerika 

Keuntungan bersih dari transportasi trem yang sangat 
menjanjikan di AS adalah $1 milliar di tahun 1921. Untuk 
korporat otomotif terbesar di Amerika, General Motors 
(GM), hal itu berarti kerugian sebesar $65 juta dollar. Itulah 
mengapa GM membeli dan menutup ratusan perusahaan 
trem mandiri yang berkontribusi pada pertumbuhan saham 
pasarnya sendiri untuk bis-bis dan gerbong-gerbongnya 
yang banyak memerlukan bahan bakar. 







Cara menghambat kemajuan I 77 


Skandal tersebut disebut konspirasi jalur trem. 
Perusahaan GM dikenai sanksi hanya sebesar $5,000 dan 
hanya $1 dari tiap pejabat tertingginya untuk pembelian 
bus-bus perusahaan General Motor oleh perusahaan 
transportasi. Meskipun di tahun-tahun belakangan 
pergerakan untuk menyelamatkan transportasi umum di 
banyak kota besar AS mulai digencarkan, nampaknya akan 
tidak mungkin kita bisa melihat kembalinya trem-trem 
pada masa kejayaan mereka. 


Alat transportasi yang dioperasikan 
dengan air 

«Penemuan atau kebohongan» sebuah artikel yang 
ditulis oleh L. Wasilewski yang dipublikasikan dalam 
majalah Techniques of Youth No.2 di tahun 1962, 
mengatakan bahwa di tahun 1917 seorang imigran AS 
dari Portugal, Juan Andres, menciptakan bahan bakar 
untuk mesin-mesin dengan pembakaran internal, dengan 
komponen utamanya berupa air. Hanya diperlukan 
beberapa tetes bahan kimia yang sederhana dan tidak 
mahal untuk ditambahkan ke dalamnya. Suatu komisi 
negara khusus menguji bahan bakar kendaraan bermotor 
tersebut pada sebuah rally motor dari New York ke 
Washington dan kembali lagi. 

Setelah itu, salah satu dari pemonopoli minyak AS 
terbesar membeli dokumentasi dan hak penciptaan dari 
Andres sebesar dua juta dollar tunai dan sejak saat itu 
menyembunyikannya rapat-rapat. Andres menghilang dua 
hari setelah menerima uangnya. 



78 I IDEOLOGI CWT 



Keandalan dari penemuan bahan-bakar berbasis air ini 
dikonfirmasi oleh sejumlah publikasi: (dalam «Esquire» 
di sebuah artikel bertajuk «Pemeriksaan Berkas Institusi 
Kelautan AS» pada tahun 1926 dan 1936). 

Data artikel L.Wasilewsky dapat dipercaya sepenuhnya 
karena mantan kepala departemen intelijen ilmu pengetahuan 
dan teknis di KGB yang mengepalai departemen tersebut 
sejak tahun 1930 mendukungnya. 



Bahan bakar air memang ada 





Cara menghambat kemajuan I 79 


Meskipun terdengar konyol, sesungguhnya memang 
terdapat kendaraan yang dapat beroperasi menggunakan 
air. Yang paling terkenal adalah kereta pasir Stan Mayer 
yang melakukan perjalanan 100 mil per galon dan dapat 
lebih disebarluaskan jika saja Meyer yang pada saat itu 
berusia 57 tahun tidak lantas menderita aneurisma otak. 
Orang-orang yang memiliki sumber informasi kuat 
menyatakan bahwa Meyer telah diracuni setelah ia menolak 
menjual paten-nya atau menghentikan penelitiannya. 
Demi menghindari kekacauan lebih lanjut, rekan-rekan 
kerjanya memutuskan untuk menyembunyikan kereta 
pasri berbahan-bakar air tersebut. 

Sebagai penghuni Brasil, Ricardo Azevedo, merancang 
suatu sepeda motor berbahan-bakar air menggunakan buku 
pelajaran kimia dari sekolah. Suatu arus dialirkan pada 
tanki air sepeda motor. Hal tersebut memisahkan cairan 
menjadi hidrogen dan oksigen melalui proses elektrolisis. 
Hasilnya adalah hodrogen bergas yang lalu dipergunakan 
untuk menyalakan mesin. Namun, hal ini tidak memiliki 
kemungkinan untuk diproduksi secara masai di dunia kita. 


Pengurangan konsumsi bahan-bakar 
yang radikal 

Sebuah mobil yang membakar segalon bahan bakar untuk 
setiap 99 mil (atau sekitar 2,4 liter per 100 km) akan dianggap 
sebagai Cawan Suci bagi komunitas otomotif. Teknologi 
sesungguhnya telah tersedia selama beberapa tahun namun 
para produsen otomotif secara sengaja menyembunyikannya 
dari pasar AS. Pada tahun 2000, «New York Times» 



80 I IDEOLOGI CWT 




Mengurangi konsumsi bahan bakar mobil tidak menguntungkan 

bagi perusahaan dunia 


melaporkan fakta yang kurang dikenal, bahwa produksi 
Volkswagen «Lupo» yang berbahan bakar diesel melakukan 
perjalanan keliling dunia dengan rata-rata konsumsi bahan- 
bakar di atas 99 mil/galon. 

«Lupo» dijual di Eropa dari tahun 1998 hingga 2005. 
Namun penjualan dengan cepat menurun dikarenakan 
berbagai macam alasan. AS tidak pernah membawanya ke 
pasar mereka dengan pernyataan bahwa warga Amerika 
tidak akan tertarik pada mobil ekonomis berukuran kecil. 




Cara menghambat kemajuan I 81 


Pada sekitar tahun 1930,ShellOilCompanymengumumkan 
kompetisi untuk penciptaan mobil dengan konsumsi bahan 
bakar terkecil. Jadi «Studebaker» diciptakan sebelum Perang 
Dunia 2. Konsumsi bahan bakarnya adalah 5,5 liter per 100 
km. Namun, rekor dunia dipegang oleh seorang Jepang yang 
pada tahun 1986 menciptakan mobil yang mengkonsumsi 
0,055 liter bahan bakar (sekitar 44 gram) per 100 km. Di masa 
kini tidak ada pabrik yang memproduksi nesin semacam itu. 


Penghancuran mobil listrik 

Mungkin contoh paling kejam pemusnahan terhadap 
penemuan adalah EV1 dari General Motors. Film dokumenter 
«Siapa yang membunuh mobil listrik?» dibuat untuk 
menceritakan kisahnya. EV 1 adalah mobil listrik pertama di 



Perusahaan otomotif EV1 General Motors 




82 I IDEOLOGI CWT 



dunia yang diproduksi secara massal dan GM memberikan 
800 mobil pada perusahaan-perusahaan penyewaan mobil 
di akhir tahun 1990. Namun, perusahaan itu menghentikan 
produksi EV1 di tahun 1991 mencantumkan ketidakpuasan 
pelanggan atas jarak berkendara yang terbatas sebagai faktor 
utama dan bahwa produksi lanjutan tidak akan memberikan 
keuntungan bagi perusahaan. 

Pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan pada 
General Motors adalah, mengapa mereka lalu melacak dan 
menghancurkan setiap EV1 yang beredar di pasar, yang 
memastikan hilangnya teknologi yang dipergunakan dalam 
pembuatannya? Banyak ahli yang percaya bahwa GM 
mengubur EV1 disebabkan oleh tekanan dari para perusahaan 
minyak, yang mungkin akan mengalami kesengsaraan 
terbesar jika mobil-mobil efisiensi-tinggi yang bergantung 
pada tenaga listrik itu mengambil alih pasar mereka. 


Sepeda motor Jepang dengan mesin magnetis 

Sepeda motor kebaruan super, Honda Sumo, tujuh kali lebih 
efisien dari kendaraan sejenisnya yang berbahan bakar minyal. 
Mesinnya tenang dengan kecepatan maksimum 150 km/jam. 

Banyak orang yang ingin membeli kendaraan ini namun 
atas alasan tertentu produksinya dilarang. Siapa yang telah 
melakukan ini dan kenapa? 

Pada tahun 2013, jalur berita Jepang dipenuhi dengan 
berita-berita sensasional mengenai diciptakannya 
kendaraan yang paling ramah lingkungan, sebuah sepeda 
motor Jepang yang unik dengan mesin magnetis yang tidak 
memerlukan bahan bakar minyak. 




Cara menghambat kemajuan I 83 


Akhirnya diketahui bahwa kendaraan tersebut 
menggunakan medan magnetis baik sebagai bahan bakar dan 
pada mesinnya. Prinspi dasar dari mesin magnetis dijelaskan 
hampir 20 tahun sebelumnya oleh penemu dari Rusia, EL 
Svintitskyi. 

Selain itu, patennya diberikan di Rusia pada tahun 1997. 
Namun, penemuan ini tetap tidak mendapatkan dukungan 
dari negara maupun produsen swasta di industri otomotif. 

Sebuah sepeda motor buatan Jepang dengan mesin 
magnetis merupakan pesaing berarti bagi kendaraan 
listrik modern. Untuk seluruh keuntungan dari keramah- 
lingkungan mobil listrik, ia tetap menggunakan listrik 
yang dihasilkan dari pemrosesan sumber daya alam. 
Namun penemuan unik Jepang ini menapakkan jejak yang 
hampirtidak terlihat pada lingkungan. Tidak diketahui 
apakah kendaraan ini akan mencapai tingkat produksi. 
Pers mengatakan bahwa mesin jenis ini mengancam pelaku 
bisnis otomotif sedemikian besarnya hingga nampaknya 
tidak mungkin melihat produksi kendaraan ini di masa 
depan. 

Kendaraan mesin magnetis merupakan terobosan baru 
dalam dunia otomotif. Warga Jepang telah menyadari bahwa 
teknologi semacam itu tidak akan membutuhkan atau 
bergantung pada minyak atau gas di masa mendatang. Jepang 
bisa secara virtual menjadi mandiri. «Toyota» memulia 
program untuk menerapkan teknologi ini pada mobil-mobil 
mereka. Tanigaki, Menteri Keuangan mulai mengusahakan 
kebijakan yang lebih mandiri terhadap inovasi otomatif. 

Namun, para bankir dunia mulai memeras Jepang. 
Benjamin Fulford, seorang jurnalis yang berdiam di Jepang, 
mewawancarai Menteri Keuangan Tanigaki. Menteri 



84 I IDEOLOGI CWT 



tersebut mengulang perkataan sebelumnya, bahwa ia 
menerima ancaman dari Benjamin Netanyahu, Perdana 
Meteri Israel, bahwa jika Jepang tidak menuruti kebijakan 
IMF dan Federal Reserve, mereka akan menggunakan 
tangan besinya pada Jepang. 

Jepang tidakmemenuhipersyaratambankir Internasional 
dan unjuk kekuasaan dikenakan pada mereka. Hal tersebut 
berujung pada penghancuran pabrik-pabrik «Toyota» yang 
terbesar, dan kekacauan mengerikan pada pembangkit 
listrik tenaga nuklir Fukushima. Ini adalah kisah nyata di 
balik tragedi Jepang. 



Tragedi, Fukushima, pembangkit listrik tenaga nuklir 






Cara menghambat kemajuan I 85 



Lampu pijar memenangkan pasar sebagai hasil dari kolusi perusahaan 


Kartel «Phoebe» 


Pada tahun 1924-1939, Phillips, General Electric dan 
Osram bekerjasama untuk menetapkan kendali atas 
produksi baru bohlam lampu, sebagaimana diungkapkan 
majalah «Time» beberapa tahun setelahnya. Kartel ini diduga 
mengatur harga dan menghancurkan teknologi-teknologi 
pesaing yang lebih efisien dan memiliki jangka hidup lebih 
lama. Pada saat persekutuan itu berakhir, cengkraman dan 
kendalinya atas cahaya rekayasa di Eropa dan Amerika 
Utara, standar untuk lampu-lampu pijar sudah ditetapkan. 
Lampu-lampu fluorescent padat datang ke pasar dunia baru 
di sekitar akhir masa sembilan puluhan. 



86 I IDEOLOGI CWT 



Makanan: Pembantaian tersembunyi. 


Bagaimana warga biasa 
di AS tidak dapat menumbuhkan 
buah-buahan dan sayur-mayur di AS 


Senat AS menyetujui kebijakan pertanian S-510 pada 
bulan Juni tahun 2010, yang melarang penumbuhan, 
pembagian, penukaran atau penjualan produk-produk 
yang ditumbuhkan di kebun pribadi yang dimiliki oleh 
warga negara biasa, dan dapat dianggap suatu kejahatan. 
Kebijakan tersebut juga mendikte para petani Amerika 
mengenai jenis dan jumlah tanaman yang diizinkan 
oleh hukum, begitupun metode yang digunakan dalam 
bertani. 

Kebijakan tersebut disebut «kebijakan keamanan 
makanan rekayasa». Kini seorang pemilik kebun pribadi 
dapat menemui masalah dengan hukum karena telah 
menanam sayur mayur biasa, karena seharusnya hal 
tersebut diserahkan pada kewenangan pertanian dan 
perusahaan besar. 

Amerika Serikat memebentuk sebuah Departemen 
khusus untuk pengendalian kebun. Kepolisian memiliki 
kewenangan untuk memeriksa apa yang ditanam oleh para 
petani Amerika dan penanam kecil di halaman mereka. 
Pemerintah melakukan pengawasan pada seluruh warga 
Amerika dengan sangat mendalam. 

Masalanya buan saja bahwa korporasi-korporasi ini 
menginginkan populasi dunia untuk mengkonsumsi 
produk mereka, namun adalah kenyataan bahwa mereka 




Cara menghambat kemajuan I 87 



Di AS, petani menerima edukasi tentang, jumlah bibit serta cara 

penanaman yang efisien. 


tidak ingin melihat warga merdeka dan mandiri dalam 
menentukan pilihan. Mereka ingin kendali penuh atas 
hidup kita. Usaha apapun yang digencarkan oleh warga AS 
untuk kembali pada akar pertanian mereka selalu menemui 
tekanan keras dari negara. 



88 I IDEOLOGI CWT 



Media massa mencuci otak masyarakat 

Membiarkan seseorang «memprogram» pikiran Anda 
dengan arus informasi setiap hari merubah pandangan hidup 
Anda secara dramatis. 

Contohnya di internet, berita-berita di Amerika 
Serikat mengalir dari 60 situs berita besar yang dimiliki 
oleh 10 media penyiar berita terbesar. Informasi ini 
lebih dari setengah jumlah total traffic berita di internet. 
Media penyiar berita online terbesar untuk pemirsa 
Amerika adalah MSN dan Disney Media Networks. Di 
media televise dan radio hanya terdapat enam media 
penyiar global. 

Di Amerika Serikat, rata-rata seseorang mengkonsumsi 
10 jam informasi setiap hari antara program berita 
dan hiburan. Enam perusahaan media raksasa yang 
mendominasi pasar media memproduksi dan menyiarkan 
sebagian besar dari program tersebut. Para analis telah 
mengestimasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut 
memproduksi sekitar 90% arus informasi yang mengisi 
pikiran kita. Organisasi ini dimiki dan dikendalikan oleh 
kelompok «elit» dunia. 

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah program 
berita dan hiburan yang rata-rata dikonsumsi masyarakat 
Amerika setiap harinya. 

Tayangan LANGSUNG: 4 jam, 32 menit 

Tayangan TV: 30 menit 

Radio: 2 jam 44 menit 

Ponsel Cerdas: 1 jam, 33 menit 

Online: 1 jam, 6 menit 




Cara menghambat kemajuan I 89 



V M W s 


hntiu mm mini «i miii a 




Rata-rata warga negara di AS mengkonsumsi sekitar 
10 jam berbagai informasi setiap hari 


Apabila digabungkan maka Anda akan memperoleh 
jumlah total lebih dari 10 jam per hari. Hal tersebut tidak 
termasuk menghabiskan waktu untuk menonton di bioskop 
atau bermain video games. 

Banyak orang yang menggunakan TV sebagai jendela 
politik atau cara memperoleh hiburan, hal tersebut merupakan 
hal yang sangat sederhana dan menciptakan epidemik salah 









90 I IDEOLOGI CWT 



informasi yang menyembunyikan informasi penting apa yang 
sebernarnya mempengaruhi masyarakat dan bentuk yang 
tepat dari contoh sikap, norma dan nilai-nilai. 

Kita dapat melihat proses ini berlangsung melalui 
contohnya pada anak-anak yang masih belum terbentuk 
akan gambaran kehidupan secara ideologis dan lebih rentan 
untuk diperdayai. Oleh karena itu, mengapa anak-anak dan 
remaja adalah target utama pencucian otak dan iklan yang 
agresif di televisi. 

Terdapat banyak faktor yang menentukan apabila 
pemirsa menerima contoh sikap dari media atau 
bahkan menolaknya. Mempertimbangkan usia individu, 
lingkungan, jenis dan frekuensi informasi yang dilihat, 
dan faktor lainnya. Bagaimanapun bekerja dengan 
penonton masai, saluran nasional harus fokus pada dua 
hal: kemampuan berpikir secara kritis dari pemirsa 
atau «penyaringan yang kritis»; yang kedua adalah latar 
belakang emosi positif atau negatif yang menyertai contoh 
sikap yang ditunjukkan. 

Apabila seseorang menonton TV sebagai hiburan 
atau sebagai suatu cara untuk beristirahat namun tidak 
memikirkan mengenai tujuan mengapa ia menonton 
televisi tersebut atau alasan dibalik pembuatan konten 
program TV maka penyaringan kritisnya tidak beroperasi 
saat ia menonton atau mengkonsumsi informasi. 
Dengan cara ini sebagian besar orang menjadi ketagihan 
untuk menonton. Apabila mereka mengerti tujuan 
sesungguhnya dibalik program TV tersebut mereka tidak 
akan membiarkan anak-anak mereka untuk menonton 
dan mereka akan lebih sedikit menghabiskan waktu untuk 
menonton TV. 




Cara menghambat kemajuan I 91 


Saat arus negatif media secara terus-menerus ditampilkan 
di layar TV Anda dan satu berita positif muncul di dalam 
arus tersebut, sikap Anda akan mengarah kepada tindakan 
yang tidak baik dan kadang-kadang menimbulkan 
konsekuensi yang tragis. Orang gila, seorang yang berprilaku 
menyimpang dan memiliki karakter tidak bermoral menjadi 
pahlawan di cerita-cerita TV dalam dunia hiburan saat ini. 
Mereka diundang ke acara-acara TV dan film-film dibuat 
menceritakan tentang mereka. 

Apabila pahlawan menunjukkan pola sikap yang 
berbahaya, seperti meminum alkohol, maka hal tersebut 
tertanam di dalam pikiran kita sebagai latar belakang emosi 
negatif. Hal tersebut tidak selalu merupakan hal yang baik 
sebagaimana beberapa sikap negatif tidak disiarkan ke 
pemirsa TV yang jumlah sangat besar. 

Apabila contoh sikap yang berbahaya dihubungkan 
dengan karakter positif dan kita menontonnya tanpa 
pemikiran kritis maka secara otomatis akan tersimpan 
di ingatan penonton sebagai sesuatu yang positif. Di 
kemudian hari, setelah menonton beberapa kali, akan 
melekat dan mempengaruhi sikap. Itulah yang dilakukan 
TV saat ini. 

TV dapat menunjukkan perayaan yang tenang dan 
masyarakan akan secara bertahap memiliki ketenangan 
hati. Namun sebaliknya TV menunjukkan perayaan yang 
didukung oleh perusahaan-perusahaan minuman beralkohol 
yang menjadikan perayaan tersebut menjadi perayaan 
minum alkohol yang mengarahkan masyarakat ke jalan yang 
tidak benar dan bahkan berbahaya. Kedua situasi ini adalah 
cerminan dari realitas namun mempunyai dampak yang 
berbeda di masyarakat. 



92 I IDEOLOGI CWT 



Negara tidak peduli dengan kesehatan mental masyarakat 
saat televisi dan film tidak menayangkan nilai-nilai yang 
benar. Kesehatan mental mengalami penderitaan dari 
narkotika virtual Televisi. 

Apakah produser acara mengetahui dampak ini? Tentu 
saja mereka mengetahuinya. Ini semua adalah prinsip-prinsip 
psikologi dan manajemen tidakberstruktur, diciptakan untuk 
mengeksploitasi situasi dan menciptakan apa yang klien 
mau. Ini dilakukan dengan kesadaran dan sistematis untuk 
melemahkan dan menghancurkan populasi, yang biasa kita 
sebut dengan «propaganda destruktif». Pada saat yang sama, 
perbedaan antara, stasiun, saluran dan film lebih kepada 
estetikanya daripada jenis substantifnya. Televisi adalah alat 
yang membuat Anda terhibur di ruang keluarga Anda oleh 
orang-orang yang Anda tidak akan pernah biarkan untuk 
masuk melalui pintu Anda. 

Perusahaan televisi didirikan dibawah perlindungan 
sistem rating dan mitos bahwa masyarakat suka menonton 
sesuatu yang vulgar dan bodoh. Sebagian besar karyawan di 
stasiun TV telah bekerja di dalam dunia kebohongan dan 
manipulasi selama beberapa tahun lalu memahami bahwa 
tujuan utama dari pekerjaan mereka dan dampak televisi 
terhadap masyarakat. Namun gaji tinggi yang melebihi rata- 
rata gaji normal mendorong mereka untuk mengesampingkan 
kebenaran. 

Sebagai kesimpulan, distribusi informasi adalah proses 
pengendalian yang berdampak kepada pemirsa dengan 
berbagai cara. Rating dan mitos mengenai «masyarakat 
lebih menyukai hal vulgar» atau «TV mencerminkan 
kenyataan» adalah sebagai penutup kebohongan dari apa 
yang terjadi pada contoh sikap anti-sosial pada tayangan 




Cara menghambat kemajuan I 93 


TV. Tanggapan yang efektif terhadap pelemahan mental 
publik yang dilakukan oleh TV harus didasarkankan pada 
pembentukan kemampuan berpikir kritis pada pemirsanya. 
Saat ini, televisi beroperasi dengan cara lebih cerdik dan halus 
untuk menemukan bidang psikologi, sosiologi, ilmu saraf 
dan bidang-bidang lainnya. Untuk menilai konten program 
televisi dan kelangsungan program-program tertentu, 
masyarakat dapat menggunakan prinsip-prinsip dasar di atas 
mengenai televisi dan dampaknya terhadap pemirsa. 



Televisi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi 

opini masyarakat 






94 I IDEOLOGI CWT 



Perbudakan manusia dapat berlangsung dalam waktu yang 
lama. Namun, mereka pada akhirnya akan membebaskan 
diri dari rantai yang telah menahan mereka untuk waktu 
yang lama and akan mengungkapkan kebenaran. Kita semua 
harus belajar untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Apabila 
Anda masih tergantung pada arus informasi maka akan 
«memprogram» Anda dan memberikan Anda informasi 
dari perusahaan-perusahaan raksasa, sudah sebaiknya Anda 
mempertimbangkan hal ini dan keluar dari matriks tersebut. 
Anda akan sangat bahagia untuk membebaskan diri Anda 
dari ketergantungan ini. 




Ekonomi berbasis sumber daya I 95 



EKONOMI BERBASIS SUMBER 
DAYA 

Saat ini, kelebihan populasi, kekurangan energi dan air, 
polusi, penyakit, kehancuran ekonomi, konflik dan bencana 
ekologis telah mencapai tingkat yang berbahaya. Spesies kita 
terancam punah. Manusia menghadapi ancaman yang sama 
di mana pun mereka berada. 

Sistem kita saat ini tidak memberikan kesempatan yang 
sama untuk setiap orang. Tidak mempedulikan mengenai 
habitat kita dan tampaknya bertujuan untuk kehancurannya. 
Sistem tersebut dipaksa mengarah kepada profit. Insentif 
profit ini telah merusak dunia kita untuk menghasilkan profit 
bagi para banker dunia. 

Ekonomi membangun negara-negara secara industri dengan 
hadirnya ‘bentuk kredit’, mengabaikan beban besar pada 
kapasitas sumber daya planet kita. Elal tersebut melindungi 





96 I IDEOLOGI CWT 



kepentingan perusahaan trans-nasional dan bukan kepentingan 
dari masyarakat. Salah satu dari pilarnya adalah konsumsi masai 
dari sistem kredit nasabah yang menerima lampu hijau dari 
Presiden AS Ronald Reagan. Pada tahun 2008, krisis finansial 
dan ekonomi yang merupakan hasil dari sistem ini. 

Sistem moneter telah menjadi model destruktif untuk 
kebutuhan sosial-ekonomi kita. Uang tidak lagi merupakan 
cara akhir, namun menjadi akhir dari uang itu sendiri. Uang 
memotivasi kita untuk alasan yang salah dan membutakan 
kita untuk kebodohan yang kita lakukan. Uang melumpuhkan 
keinginan dan tidak memotivasi kita untuk bereformasi 
sosial dan budaya. 

Setelah Perang Dunia ke-2, pemerintah AS sangat 
mengkhawatirkan pembangunan ekonomi nasional karena 
industri militer tidak lagi memerlukan jumlah pekerja yang 
sama dan para tentara membutuhkan pekerjaan ketika 
mereka kembali dari medan perang. 

Pada tahun 1953, Arthur Burns, ketua dewan masalah 
ekonomi untuk Presiden Eisenhower, mengatakan bahwa, 
«Tujuan akhir dari ekonomi Amerika Serikat adalah untuk 
memproduksi lebih banyak produk-produk konsumsi». 

Pada tahun 1955, seorang ahli ekonomi dan analis, 
Victor Lebo, menawarkan sebuah model untuk 
meningkatan konsumsi yang termuat di jurnal ritel, ia 
mengatakan, «Ekonomi produktif kita menuntut bahwa kita 
mengkonsumsi sebagai cara hidup, bahwa kita mengubah 
pembelian dan penggunaan barang menjadi suatu ritual, 
bahwa kita mencari kepuasan spiritual untuk ego kita sendiri 
dalam mengkonsumsi. Kita butuh mengkonsumsi barang, 
membakar, menggantikan dan mengabaikannya dengan 
tingkat yang lebih tinggi dari yang sudah ada». 




Ekonomi berbasis sumber daya I 97 



ArthurBurns berkata: «Tujuan utama ekonomi Amerika adalah 
memproduksi lebih banyak barang-barang konsumsi» 


Konsep tersebut memperoleh popularitas untuk dua 
alasan: «keusangan yang terencana» dan «keusangan yang 
dipaksakan». Di dalam majalah-majalah perancangan 
industri tahun 1950-an, skema keusangan yang terencana 
dibicarakan secara rinci dan didiskusikan secara terbuka. 
Keusangan yang terencana memiliki kategori teknis dan 
teknologi dan keusangan yang dipaksakan didominasi oleh 
bidang fashion dan budaya populer. 

Saat ini kita dihadapi dengan hasil dari kontradiksi 
peningkatan kebutuhan kita di planet dan ketidakmampuan 
kita untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut 



98 I IDEOLOGI CWT 



tanpa menghancurkannya. Pada tahun 1970-an dari abad 
lalu, konsumsi kita dimulai dengan kemampuan planet 
untuk meregenerasi sumber dayanya. Para ahli lingkungan 
mempercayai bahwa saat ini Bumi membutuhkan waktu 
reproduksi selama 1,5 tahun untuk menutupi penggunaan 
umat manusia dalam satu tahun. Hal ini bersamaan dengan 
meningkatnya populasi dan menipisnya pasokan makanan 
dan air di kehidupan kita dan planet kita dihadapkan 
dengan bencana global dan bencana sosial-ekonomi. 

Situasi sosial-ekonomi ini dapat digambarkan apabila 
Anda berada di pesawat yang sedang melintas Samudera 
Atlantis dan pesawat Anda kehabisan bahan bakar. 
Kenyataannya saat ini, hanya elit finansial yang memiliki 
parasut. Kita merekomendasikan parasut dengan cara 
«Change the World Together (CWT)/Bersama Mengubah 
Dunia ». 



CWT adalah model sosial-ekonomi dimana hak-hak 
setiap orang tidak hanya kata-kata yang tertuang di atas 
kertas namun diaktualisasikan di dunia nyata. 

















Ekonomi berbasis sumber daya I 99 


Kami menghadirkan visi masa depan dari perspektif 
yang memanfaatkan seluruh pengetahuan yang relevan 
dan menggunakan teknologi untuk menciptakan 
peradaban global yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa 
«jalur pembangunan» baru utnuk kemanusiaan harus 
diimplementasikan. 

Kami mengatur pendekatan yang berorientasi tujuan 
untuk merekonstruksi ulang anyaman sosial sehingga 
masalah yang tanpa batas waktu seperti perang, kemiskinan, 
kelaparan, hutang, kerusakan lingkungan dan penderitaan, 
yang selama ini tidak ada solusinya, harus dianggap benar- 
benar tidak dapat diterima. 



«The Venus Project» adalah masa depan tanpa uang, 

politik, dan perang 









100 I IDEOLOGI CWT 




Jacques Fresco adalah seorang insinyur dan ilmuwan, 
penulis « The Venus Project» 


«Ekonomi berbasis sumber daya» adalah keseluruhan 
faktor sistem sosial-ekonomi dimana seluruh barang dan jasa 
tersedia tanpa menggunakan uang, kredit, barter atau sistem 
hutang atau perbudakan lain. Seluruh sumber daya menjadi 
warisan umum dari seluruh penduduk bukan hanya untuk 
sekelompok orang saja. 

Mengarahkan kembali pembangunan teknologi dan 
filsafat manajemen akan memberikan peningkatan pesat 
dalam efisiensi ekonomi kita. Istilah «ekonomi berbasis 
sumber daya» disebarluaskan dikarenakan popularitasnya 
oleh Jacques Fresco dalam rangka kerja «Proyek Venus. 
















Ekonomi berbasis sumber daya I 101 


Jacque Fresco menulis di dalam bukunya, «Dengan 
teknologi kita, kita dapat mengeliminasi sebagian besar dari 
masalah-masalah sosial kita. Apakah teknologi modern tidak 
mampu memproduksi jumlah kebutuhan makanan, pakaian, 
tempat berlindung dan bahan-bahan yang bermanfaat bagi 
setiap orang apabila kita menggunakannya secara bijaksana? 
Teknologi semakin cepat berkembang, namun masyarakat 
masih tetap memegang teguh pada konsep dan teknik yang 
ditemukan beberapa abad lalu». 

Apa yang dikatakannya sangat benar. Kita memiliki 
teknologi terkini dan menggunakannya untuk 
menghancurkan daripada menjadikannya untuk 
menyediakan akses bebas untuk makanan, pakaian, 
tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan untuk 
seluruh penduduk planet ini. Kami dapat memecahkan 
krisis energi dan menciptakan perubahan mendasar 
terhadap konservasi dan energi alternatif. Kita juga dapat 
mengarahkan kembali penggunaanya unuk menciptakan 
kondisi yang lebih baik untuk model sosial baru yang 
sejahtera dan efektif dengan menggunakan berbagai cara 
untuk perubahan - salah satunya yang jangkauannya luas 
dan menyentuh setiap orang daripada hanya beberapa 
orang. Kita hanya dapat mencapai tujuan ini apabila kita 
menghilangkan jeratan sistem moneter saat ini dari leher 
masyarakat modern. 

Konsumsi membabi buta saat ini akan mengarahkan 
kebuntuan pada umat manusia. Hal ini jelas terlihat pada 
tahin 1970-an yang mengalami kebuntuan dalam krisis 
energi dan ekonomi. Pada tahun 1980-an kita mulai terbuka 
untuk membicarakan mengenai «model dunia» baru yang 
tujuan utamanya adalah sebagai berikut. 



102 I IDEOLOGI CWT 



- Penolakan dari setiap «kebutuhan palsu», seperti 
senjata, obat-obatan yang berbahaya, termasuk alkohol dan 
nikotin, barang-barang mewah dan berakhirnya replika dari 
produk-produk yang sama. Penolakan yang mendasar atas 
produksi dari produk-produk yang tidak berkelanjutan yang 
merugikan lingkungan. 

Kebijakan baru rulalisasi di kota-kota yang padat 
penduduk. Pembentukan sistem perumahan baru untuk 
menyeimbangkan ketidakmerataan antara penduduk 
ekonomi baik dan penduduk ekonomi bawah. Untuk 
mendistribusikan fasilitas perkebunan dan pertanian kepada 
lebih banyak penduduk agar kita dapat memiliki kontribusi 
yang lebih sehat untuk pasokan makanan dan transisi menuju 
kualitas hidup yang lebih baik. 

Menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya 
untuk pertanian dan memelihara ekosistem alami untuk 
melindungi tumbuhan dan hewan dengan lebih baik. 
Menghilangkan bahan kimia berbahaya dari teknologi 
pembersihan kita. 

Mengoptimalisasi konsumsi energi dan pengeluaran kita 
dengan meningkatkan proporsi sumber energi bersih, yaitu 
energi solar, angin, tenaga air dan panas bumi bersamaan 
dengan sumber-sumber energi baru. 

«Mengoptimalisasikan» keseimbangan massa dunia 
dengan meningkatkan persentase bahan-bahan yang didaur 
ulang terhadap keseluruhan jumlah penggunaan dan 
produksi dari produk-produk yang berkelanjutan. 

Keterlibatan masyarakat yang lebih j auh dalam menyelesaikan 
masalah sosial di seluruh dunia. Reformasi kesadaran sosial 
di dalam tujuh poin utama: Permasalahan dunia, ilmu 
pengetahuan, seni, morahtas, hukum, psikologi dan agama. 




Ekonomi berbasis sumber daya I 103 


Usaha untuk fokus kembali dalam mengembangkan 
budaya sehat, hidup alami dan perkembangan seimbang 
pada kepribadiaan manusia. 

Lebih banyak waktu orang tua untuk secara langsung 
terlibat di dalam pendidikan anak melalui struktur rekreasi 
dibandingkan dengan pendidikan formal dan di bawah 
standar. Menciptakan keluarga dan komunitas agar lebih 
berhasrat dalam dan mendukung dengan sebaik-baiknya 
dalam mendidik kaum muda. 

Tesis ini dikembangkan di dalam buku yang ditulis oleh 
ahli ekonomi berkebangsaan Inggris, Ernst Schumacher 
«Small is Beautiful: A study of economics as if people mattered 
(Kecil adalah Indah: Studi ekonomi seolah-olah masyarakat 
berarti)» (1974). Tesis yang sama dapat ditemukan juga di 
dalam buku-buku karangan Jay Forrester: «World Dynamics 
(Dinamika Dunia)» (1971). Donella Meadows», «The Limits 
to Growth (Batas untuk Berkembang)» (1972). Begitu juga di 
dalam buku-buku yang ditulis oleh Michael Mesarovic dan 
Eduard Pestel yang berjudul «Mankind at the turning point 
(Umat manusia di dalam titik balik) (1974), dan buku Jan 
Tinbergen «Revision of the international order (Revisi order 
internasional)» (1976). 

Para pengarang mendesak untuk menggabungkan 
«warisan yang diterima oleh seorang pria» (teknik) 
dengan «mas kawin yang tidak tergantikan» (sumber daya 
alam). Seperti itulah penggabungan ekonomi dan ekologi. 
Kombinasi tersebut juga membuktikan bahwa «kekayaan» 
(standar hidup) adalah salah satu syarat dari «kesejahteraan» 
(kualitas hidup) namun tidak sama dengan hal tersebut. Saat 
insentif profit masih merupakan prioritas maka masalah 
yang sama akan terus terulang lagi dan lagi. 



104 I IDEOLOGI CWT 




Pemimpin gerakan internasional CWT Aleksey Muratov 


Apa tugas-tugas yang telah ditentukan 
untuk pergerakan CWT, akan ditekankan 
pada beberapa petunjuk utama berikut ini: 

Transisi dari ekonomi berbasis moneter menjadi ekonomi 
berbasis sumber daya. Optimalisasi dan peningkatan sistem 
keuangan global. 

Hilangkan seluruh jenis kebencian dan manifestasi 
ekstrim mereka. Menghilangkan ketidakmerataan sosial 
diantara masyarakat. 

Meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran 
mengenai krisis dunia saat ini. Mendorong pemikiran kreatif 
dan picu prinsip kreatif pada umat manusia. 













Ekonomi berbasis sumber daya I 105 


Ekonomi berbagi membudayakan pertukaran dan 
meningkatkan teknologi baru demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Pengembangan dan penggunaan sumber energi 
yang bersih dan terbarukan. 

Mendorong proyek ekonomi yang memberikan kontribusi 
di dalam restorasi lingkungan dan penggunaan sumber daya 
secara rasional. 

Ekonomi dan khususnya sistem moneter harus segera 
direformasi namun secara terus-menerus dan progresif. 
Contohnya adalah penghapusan sistem perbankan cadangan 
fraksional dan tingkat bunga. 

Tujuan dari model sosial baru ini adalah untuk 
mengaktivasi insentif baru. Untuk melakukan transisi 
menuju ekonomi berbasis sumber daya dengan 
menghapus kondisi yang akan meningkatkan keserakahan, 
kecemburuan dan persaingan tinggi di dalam lingkungan 
yang kita tinggali. 

Insentif baru dirancang untuk mendukung masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan lainnya 
melalui kreatifitas motivasi untuk kesejahteraan bersama. 
Ukuran dari kesuksesan merupakan bentuk realisasi dari 
aspirasi-aspirasi ini melalui hasil yang mengarahkan pada 
kehidupan yang lebih lama dan lebih sehat yang mana hal 
tersebut lebih kaya dan memenuhi. 

Apabila kita benar-benar peduli dengan masa depan 
umat manusia dan lingkungan kita, kita harus mengubah 
proses sosial dan ekonomi yang bertanggung jawab atas 
sebagian besar dari masalah kita. Memberikan aplikasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang wajar dan berasalan, 
maka manusia Bumi akan dapat untuk menentukan jalur 
perkembangan masa depan, dan melindungi lingkungan. 



106 I IDEOLOGI CWT 



Masalah kita saat ini adalah global dan besar-besaran dalam 
skala serta dampaknya. Masalah-masalah tersebut tidak 
dapat dipecahkan sendirian. Untuk mengimplementasikan 
rencana ini sangat vital untuk menggabungkan usaha dalam 
meningkatkan kepentingan masyarakat umum. Hanya 
usaha yang terkonsolidasi yang akan membuat kita mampu 
memperbaiki kesalahan di masa lalu dan memberikan 
lingkungan yang sehat dan produktif untuk anak kita dan 
generasi yang akan datang. 

Apabila kita bersatu, kita dapat melakukan banyak hal 
bersama, kita dapat mengubah dunia! 















inesia" 

14 ft flustui 2016 


IT 

itine 
























SPECIAL CONFERENCE 


CWT INDONESIA 




EL ASTON 


Timor Rjyj Kcljpj limj 


Kupjnrj. — , Trrvggjrj Timur 

































y 

































































Sistem keuangan di abad ke-21 I 123 



SISTEM KEUANGAN DI ABAD KE-21 


Kita tidak bisa duduk dan menonton ketika kebebasan 
kita diambil dari tangan kita atau ketika sistem mereka 
mengacaukan dan membatasi kehidupan kita . Jadi apa 
yang bisa kita lakukan?Kita perlu mengambil langkah- 
langkah alternatif yang membawa kita lebih dekat ke 
pelaksanaan tujuan utama kita, namun masih mematuhi 
hukum. Kita harus memanfaatkan peluang yang tersedia 
bagi kita hari ini dalam kerangka sistem saat ini.Apa yang 
menahan sistem saat ini dan memberikannya kekuatannya? 
Petrodolar adalah sumber utamanya. Minyak adalah 
sumber daya alam, tetap yang mereka untungkan hanya 
dollar dan dolar adalah apa yang kita butuhkan akan 
menjadi tugas utama kita. 







124 I IDEOLOGI CWT 



Bank dan Uang mereka 

Bank mencoba dan meyakinkan kita setiap hari bahwa 
bank mereka adalah bank pilihan paling aman dan paling 
menguntungkan untuk uang kita. Mereka mengisi gelombang 
udara dan papan reklame dengan iklan untuk meyakinkan 
kita bahwasanya mereka bekerja untuk kita. «Kami ada untuk 
Anda 24/7», «Uang Anda aman dengan kami»- semua slogan 
dan iklan yang mereka buat dimaksudkan untuk memikat 
Anda untuk menjadi pelanggan setia. 

Tetapi kenyataannya adalah bahwa bank-bank ini 
kurang peduli tentang kesejahteraan pelanggan mereka 
dan sebagian besar dari mereka hanya berpikir untuk 
keuntungan pemiliknya. Mereka ada untuk keuntungan 
dan hanya sebagian kecil dari tugas mereka ditujukan untuk 
perlindungan klien. 

Tugasnya adalah membuat Anda bergantung padanya. 
Jangan tertipu oleh niat Bank. Itu tidak diciptakan 
untuk Anda, Bank hanya membutuhkan Anda untuk 
keberhasilan pemiliknya. Bank melakukan tujuan ini dengan 
mengenakan biaya komisi dan bunga atas pinjaman kartu 
kredit, pembayaran tahunan, pembayaran pengiriman dan 
pembayaran di atas pembayaran. Bank terus berinovasi untuk 
menemukan cara baru untuk selalu dapat menghasilkan 
uang dari tabungan Anda. 

Sistem perbankan dunia telah menciptakan lobi 
perbankan untuk mempengaruhi sistem politik. Pengaruh 
ini menjadi sangat kuat, sehingga sebagian besar negara maju 
tidak lagi ragu ragu untuk menerima masukan mereka dalam 
mendefinisikan undang-undang perbankan dan bahkan 
mempengaruhi pemilihan presiden. Pegangan mereka 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 125 


pada sistem keuangan dan cadangan uang digunakan demi 
kekuasaan dan pengaruh atas lanskap politik. Mereka 
berhubungan erat dengan media dan sering kali pemilik 
saham mereka merupakan konglomerat media terbesar. 
Kontrol media ini memungkinkan mereka untuk membuat 
persetujuan di antara masyarakat dan mengontrol pendapat 
publik. Kekuasaan ini menjadi berguna terutama pada saat 
pemilihan. 

Bank-bank memiliki uang dan kekuatan. Sudah jelas 
alasan mereka ingin menjadi satu-satunya pencipta uang dan 
satu-satunya penerbit mata uang resmi. Dan seperti Mayer 
Amschel Rothschild yang terkenal karena mengatakan: 
«Izinkan saya untuk mengeluarkan dan mengendalikan 
uang sebuah bangsa, dan saya tidak akan peduli siapa yang 
membuat hukumnya!». 



Bank tidak diciptakan untuk membuat Anda merasa nyaman 



126 I IDEOLOGI CWT 



Uang adalah sebuah alat bantu pertukaran antara orang di 
bawah dukungan saling percaya. Daya belinya dapat dikenali 
melalui kontrak publik yang disetujui dan diikuti masyarakat. 

Uang telah melalui evolusi panjang dan ada uang yang 
pernah digunakan beberapa ratus tahun yang lalu sekarang 
menjadi minat bagi para kolektor. Anda tidak bisa masuk ke 
pusat perbelanjaan di Jerman hari ini dan berharap untuk 
membeli produk yang sama yang pernah anda gunakan 
selama pemerintahan Hitler. Uang bukanlah ciptaan surgawi 
atau produk sampingan alami dari DNA kita. Uang adalah 
konvensi. 

Bank telah memutuskan bahwa uang harus diciptakan 
dari puncak tangga dan diwariskan kepada Negara (pejabat 
yang ditunjuk) untuk digunakan. Sistem ini menimbulkan 
kekacauan pada sistem sosial dan siapapun yang mencoba 



Banyak uang selalu berarti banyak kekuatan 






Sistem keuangan di abad ke-21 I 127 


mengembangkan sistem keuangan lain juga terkadang bisa 
dipenjara atau ditembak. Penciptaan uang hanya merupakan 
hak prerogatif bank, akhir dari cerita. 

Inflasi seperti yang biasanya dikatakan oleh para ekonom 
sangat penting untuk kehidupan ekonomi yang sehat. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Inflasi biasanya 
dianggap ganas dan fenomena buatan, hanya menguntungkan 
bagi penerbit uang. Nilai uang yang dikeluarkan oleh bank 
kehilangan nilai dan Anda membutuhkan lebih banyak dan 
banyak lagi. Bahkan jika gaji Anda meningkat, tingkat inflasi 
biasanya dua langkah di depan. Inflasi dikombinasikan dengan 
riba suku bunga memaksa Anda untuk membayar lebih dari 
kemampuan Anda. Sedangkan pemilik bank duduk kembali 
sambil mengumpulkan dengan senyum di wajah mereka. 
Untuk mereka situasi ini adalah pelepasan lebih banyak uang 
dalam sistem, untuk Anda itu sulit diperoleh melalui kerja. 
Apakah ini yang dimaksud dengan «kesetaraan»? 

Uang itu sendiri bukanlah barang dan jasa yang Anda 
dapatkan. «Bubbles» diciptakan melalui permintaan berlebihan 
untuk barang yang berbeda komoditas atau layanan, dari 
futures, opsi, layanan, perumahan, minyak, emas, dan apa 
pun yang menghubungkan pasokan uang dengan permintaan. 
Begitu banyak uang yang dilepas ke dalam sistem yang dapat 
kita beli untuk berbagai barang di planet kita secara berulang- 
ulang. Ilusi setelah ilusi dilepaskan dalam permintaan yang 
dibuat untuk kepentingan beberapa orang. 

Seperti sejarah telah menunjukkan kepada kita, bankir 
telah mengeluarkan berbagai macam uang untuk kita 
gunakan sebagai alat bantu pertukaran. Kita bertransaksi 
untuk semua kebutuhan kita secara pribadi. Perusahaan 
berdagang satu sama lain menggunakan mata uang ini. 



128 I IDEOLOGI CWT 



Selama kita menerima sistem nilai ini, mata uang ini akan 
terus menahan kita dalam genggamannya dan memaksa kita 
untuk mau tidak mau menggunakannya. 

Kita harus berhenti menggunakan sistem yang berlaku 
saat ini sebagai satu-satunya cara pembayaran. Jika kita tidak 
menggunakan uang mereka dalam transaksi sehari-hari 
kita, kita secara tidak langsung akan berhenti mendukung 
kekuatan ini dan mereka akan mulai kehilangan nilainya. 

Uang dalam bentuknya saat ini akan lambat laun menjadi 
kertas dan tinta yang tercetak di atasnya. 


Tantangan Blockchain VS Mata uang Fiat 

Apabila Anda memikirkannya, tidak ada alasan 
sebenarnya mengapa tidak ada yang bisa datang dengan 
bentuk uang mereka sendiri dan masukkan ke dalam 
penggunaan dengan persetujuan orang lain. Banyak 
perusahaan dan situs web menggunakan sistem poin dan 
bonus yang digunakan pengguna yang kemudian dapat 
ditukarkan menjadi barang dan jasa. Tentu saja mata 
uang ini hanya berfungsi di sistem di mana ia diciptakan 
dan bukan di luar. Jika seseorang mulai menggunakannya 
sebagai mata uang di pasar umum, mereka bisa dituntut 
dan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama. 

Contoh ini terjadi dengan pendiri elektronik penyedia 
layanan pembayaran «Liberty Reserve». Dia menciptakan 
mata uang dan tidak membayar perantara untuk izin 
mengeluarkan uang ini karena ia menemukan ratusan ribu 
peserta yang secara sukarela bersedia bergabung. Pada 
Mei 2013, «pusat emisinya» dihancurkan oleh otoritas AS, 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 129 


meskipun mata uang tidak menimbulkan ancaman serius 
bagi kepentingan AS. Contoh ini membuat banyak dari 
mereka menjadi takut untuk mengeluarkan mata uang 
mereka sendiri. 

Penting untuk diingat bahwa Tuhan tidak mendelegasikan 
penciptaan uang untuk para bankir. Adalah hak Anda untuk 
menciptakan uang jika Anda menemukan fungsi penggunaan 
populer dan ditujukan untuk suatu tujuan. Tetapi itu menjadi 
usaha yang sangat berbahaya di dunia saat ini. 



Bitcoin - mata uang digital yang paling terpopuler 





130 I IDEOLOGI CWT 



Itulah mengapa ide uang «pribadi» kembali hidup di 
dalam dunia internet. Internet adalah jaringan dalam arti 
kata yang paling benar. Internet menghubungkan ratusan 
juta komputer dan orang pada waktu bersamaan. Kecepatan 
transfer data antar benua melalui kabel serat optik secara 
instan. Internet adalah platform yang sempurna untuk 
penciptaan uang dan itulah yang terjadi saat ini! 

Hanya sekarang hal-hal telah berubah dalam hal 
tersebut. Tidak ada pusat emisi lebih pusat yang dengan 
penegak. Tidak ada pemilik, direktur dan pusat data 
rentan. E-uang yang digunakan dalam peer network 
didesentralisasikan dan kebal terhadap serangan hierarki 
tradisional. Sistem Ini didasarkan pada penawaran dan 
permintaan yang sebenarnya, tidak menurut beberapa di 
bagian atas rantai keuangan yang mengatur aturan umum 
dalam pertukaran. 

Herman Gref, CEO, Ketua Dewan Eksekutif Sberbank 
dari Rusia, telah mencatat bahwa mata uang global 
virtual, seperti Bitcoin, tidak memerlukan peraturan. Dia 
mengatakan: «Tidak mungkin untuk menghentikan dunia 
lagi, ia telah bergerak ke arah ini». Meskipun bankir tidak 
suka arah ini. Mereka tidak ingin melihat jaringan seperti 
Bitcoin berhasil dan karena tidak ada peraturan pusat pusat 
emisi untuk mata uang virtual. 

Bitcoin tidak bisa dihancurkan secara teknis, sehingga 
para bankir mencoba dan merusaknya melalui media dan 
merusak kredibilitasnya. Kami memiliki dua pilihan pada 
titik ini: untuk tetap acuh tak acuh dan berperan sebagai 
pengamat atau menjadi peserta aktif revolusi Blockchain. 
Keputusan yang tepat adalah keputusan yang kita buat 
bersama di saat yang tepat. Dan saat itu telah tiba. 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 131 



Cryptocurrency - Alternatif uang tunai 


Cryptocurrency dan sistem keuangan masa 
depan masyarakat kita 

Saat ini sudah memiliki alternatif yang aman dan 
adil dalam sistem moneter. Ini terwujud dalam bentuk 
cryptocurrency Mustahil untuk memalsukan data dan mata 
uang ini juga kebal terhadap inflasi karena keterbatasan koin 
yang bisa dikeluarkan. Hal tersebut memberikan anonimitas 
penuh karena tidak ada data untuk dompet penerima atau 
dompet pemegang. Peran e-currency dalam waktu dekat 
tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. 

Cryptocurrency adalah fenomena keuangan baru. Banyak 
ahli dan ekonom mengakui bahwa mata uang virtual akan 
menjadi dasar sistem keuangan baru dan sarana utama 
alat pembayaran di masa depan. Menurut salah seorang 





132 I IDEOLOGI CWT 



pendiri cryptocurrency, Mike Hearn, model keuangan baru 
ini adalah sistem tanpa batasan negara yang dibangun oleh 
masyarakat untuk masyarakat, terbebas dari peraturan pusat 
dan tanpa mediator keuangan apa pun. Tidak ada bank 
atau bankir dalam sistem ini, hanya masyarakat yang akan 
memiliki kontrol pertukaran uang itu sendiri - dengan aman. 
Peraturannya ditentukan oleh para peserta dan ditegakkan 
oleh mereka. Bahkan perancang perangkat lunak itu sendiri 
tidak dapat mengganggu sistem tanpa kehendak pengguna. 

Teknologi Blockchain semakin populer dan digunakan 
oleh banyak perintis Internet dan juga perusahaan untuk 
membeli dan menjual barang dan jasa secara online. Jumlah 
pengguna cryptocurrency meningkat pada tingkat yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. 



Bahkan hari ini Anda dapat membeli bir di Berlin, memesan pizza 
di Amsterdam atau membayar hotel di Rusia untuk cryptocurrency 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 133 


Anda dapat menggunakan cryptocurrency hari ini untuk 
membayar bir di Berlin bar, pesan pizza secara online di 
Amsterdam atau bayar untuk hotel di Moskow. Anda dapat 
membayar taksi atau memesan sebuah tiket maskapai 
penerbangan atau bahkan untuk kunjungan dokter gigi di 
sebagian besar kota-kota di seluruh dunia. Anda bahkan 
dapat membayar perjalanan ke luar angkasa dengan 
Virgin Galactic! Siapa pun yang memiliki ponsel cerdas 
dapat menerima pembayaran dalam cryptocurrency tanpa 
perantara keuangan. 

Namun, blockchain masih tetap kontroversial. Satu camp 
percaya bahwa itu adalah masa depan uang dan yang lainnya 
adalah lelah karena mereka melihatnya sebagai jalan baru untuk 
pencucian uang dan pembiayaan kelompok teroris. Negara 
dengan mata uang yang kuat telah menyetujui penggunaannya 
sementara negara berkembangmasih tidak yakin manfaatnya 
dan berusaha untuk melarang penggunaannya. Tetapi seiring 
dengan penggunaannya yang terus meningkat, hal ini pasti 
akan berubah. Bank Nasional telah mengambil tren ini. Bank 
dari Inggris ditujukan para sarjana di Universitas London 
dan menyerukan pengembangan mata uang baru yang akan 
menyaingi BitCoin. 

Mata uang yang dihasilkan, RSCoin, ternyata menjadi 
cryptocurrency terpusat terlepas dari sistem desentralisasi. 
Ini mengalahkan tujuan dan juga bertindak sebagai kuda 
trojan karena tidak terbatas penciptaannya. RSCoin menjadi 
lawan dari BitCoin yang memiliki keterbatasan jumlah yang 
sudah disepakati dari awal yaitu 21 juta BTC. 

Hari ini ada lebih dari dua ratus mata uang virtual 
seperti itu sebagai contoh: E-DinarCoin, EDRCoin, Ripple, 
Litecoin, Lisk, Dash dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas 



134 I IDEOLOGI CWT 



dari seluruh mata uang tersebut Bitcoin masih tetap menjadi 
cryptocurrency yang paling populer. 

Pada tahun 2009, sekelompok pengembang anonim 
menciptakan algoritma yang unik yang mampu memberi 
kami Bitcoin dan mengeluarkannya ke dalam jaringan. 
Bitcoin saat itu tidak begitu dikenal dan digunakan oleh 
komunitas teknologi dan masih belum ada kejelasan untuk 
fitur penggunaannya yang lebih luas. 

Nilainya sangat rendah pada titik ini. Bitcoin’s big break 
datang ketika mata uang ini mulai bisa ditukar dengan uang 
tunai. Ini adalah sarana ideal untuk transaksi anonim dan 
menemukan popularitas untuk perdagangan pasar bawah 
tanah dan pasar hitam. 

Fenomena Ini memunculkan minat dalam cryptocurrency 
dan nilai tukar Bitcoin mulai meningkat tajam. Sekarang 
Bitcoin sangat terkenal di dunia. 

Saat ini, Bitcoin adalah cryptocurrency paling populer 
dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 11 miliar. Mereka bisa 
ditukar di ATM untuk mata uang nasional di sejumlah 
negara. Outlet dan situs web sudah bersedia menerima 
Bitcoin sebagai pembayaran untuk barang dan layanan di 
sebagian besar sektor keuangan. 

Keuntungan Bitcoin untuk orang biasa sudah jelas. Jumlah 
mata uang yang dikeluarkan dalam sistem diputuskan dari 
awal sebelum dikeluarkan. Mata uang ini bukan dicetak mata 
uang dan tidak dapat diciptakan «dari udara tipis». Mata 
uang ini harus melalui proses penciptaan transparan dan 
dalam pandangan yang transparan dari semua peserta. 

Keamananadalahfiturutamalaindariteknologiblockchain. 
Kelebihan Ini tidak memungkinkan untuk kesalahan belanja 
ganda atau pemalsuan karena terdesentrabsasi dan memiliki 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 135 


buku besar yang didistribusikan. Ini berarti bahwa semua 
fragmen rantai, atau blok, didistribusikan secara transparan 
di antara semua pengguna cryptocurrency di jaringan. Setiap 
peretas yang dapat mengubah data perlu mengubah jutaan 
komputer lain pada saat yang bersamaan, yang hampir tidak 
mungkin dilakukan. 

Fungsi keamanan Blockchain juga dapat dimanfaatkan 
untuk mengatur pemilihan dan mengamankan suara 
dengan cara yang sama seperti saat melakukan pembayaran 
keuangan. Itu akan menciptakan pengorganisasian yang kuat 
tanpa paksaan dari massa untuk mempengaruhi keputusan 
politik dan mencegah penipuan pemilu. Informasi dari voting 
disimpan pada setiap komputer yang telah mengambil bagian 
dalam pemilihan kripto. Komputer di seluruh jaringan akan 
berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan P2P sebagai 
organisme tunggal. Pemilu kripto tidak mungkin dilakukan 
penetrasi atau rig kecuali jika Anda memiliki kontrol penuh 
seluruh internet. 

Dalam gerakan CWT kita akan menggunakan sistem 
voting berbasis blockchain untuk membuat keputusan 
penting secara adil dan transparan. Hal tersebut bukan fiksi 
ilmiah, blockchain mampu melakukan terobosan ini! 

Pilihan rakyat adalah pilihan terbaik. Teknologi Blockchain 
tidak dapat dan tidak akan menghianati kepercayaan rakyat. 

Dengan menghapus semua perantara dari sistem ini 
adalah suatu hal nyata pengubah permainan. Hari ini semua 
transaksi dengan uang, kontrak dan dokumen di impor 
melalui perantara untuk melindungi data terhadap penipuan. 
Bank dan entitas pemerintah secara konstan memverifikasi 
semua transaksi. Proses Ini membutuhkan waktu dan 
melibatkan pembayaran komisi kepada pihak ketiga. 



136 I IDEOLOGI CWT 



Teknologi blockchain menghilangkan pembayaran ini dan 
mengurangi waktu pemrosesan penyediaan proses transaksi 
yang lebih cepat dan simple. Jarak antara pengguna jaringan 
menjadi hal yang tidak lagi relevan. 

Sistem pinjaman P2P pertama kali muncul di AS 
sepuluh tahun yang lalu. Seperti hari ini, nilai pasar dari 
transaksi ini telah berhasil mencapai angka $ 5 milyar. 
Bank-bank komersial memberikan pinjaman kepada 
orang-orang yang mengambil deposito dari beberapa 
anggota masyarakat untuk meminjamkan kepada orang 
lain. Hari ini kita bisa menghubungkan pemberi pinjaman 
dan peminjam langsung melalui jaringan. Herman Gref, 
kepala salah satu bank terbesar Rusia mengatakan: «Ini 
adalah revolusi di dunia kredit dan jika bank tradisional 
gagal mempersiapkan revolusi ini, kemungkinan besar 
revolusi keuangan ini akan mengambil alih pengaruh 
bank-bank tradisional ini». 

Kami dapat mengambil pengaruh ini lebih lanjut. 
Bayangkan kemungkinan jika sistem pinjaman P2P berhasil 
menyatukan pemberi pinjaman biasa ke dalam serikat 
kredit secara berurutan untuk membiayai berbagai proyek 
ekonomi pilihan kami. Ini membuka pintu bagi pembagian 
keuntungan secara lebih adil dan bisa dilakukan juga untuk 
sarana penggalangan dana. Teknologi Blockchain dapat 
membuat semua ini menjadi kenyataan. 

Keuntungan lain dari teknologi blockchain adalah 
anonimitas. Blockchain tidak membutuhkan nama dan 
data pribadi Anda untuk melanjutkan transaksi. Blockchain 
hanya membutuhkan sebuah kombinasi unik yang terdiri 
dari 32 karakter angka dan huruf dalam urutan acak yang 
dihasilkan oleh sistem. 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 137 


Blockchain, kemanusiaan dan para bankir: 
tiga orang bisa membentuk komunitas! 

Tidak ada pertanyaan bahwa masa depan adalah milik 
cryptocurrency dan teknologi blockchain. Lebih mudah, lebih 
aman, tanpa batas dan bukan milik bankir global. Teknologi 
ini bukan milik mereka - paling tidak sampai saat ini. 

Kami sudah memiliki konsorsium R3 yang terdiri dari 
42 bank dari seluruh dunia. Mereka termasuk Barclays, 
Bank Amerika, Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, Santander di antara pemain lain. Mereka 
aktif bekerja untuk memperkenalkan teknologi blockchain 
ke dalam sistem perbankan. 



Bank takut dengan teknologi blockchain 




138 I IDEOLOGI CWT 



Blockchain telah mengancam kendali mereka atas pasokan 
uang tersebut. Laporan baru dari PricewaterhouseCoopers 
memprediksi bahwa bank global akan mengambil sebanyak 
33% dari bisnis sistem perbankan legacy dalam waktu dekat. 
Mereka menulis: «Dalam pandangan kami, blockchain dapat 
terjadi dalam masa depan kompetitif yang sangat berbeda dalam 
industri jasa keuangan, di mana kolam laba saat ini terganggu 
dan didistribusikan kembali kepada pemilik baru dengan 
menggunakan sistem yang sangat efisien platform blockchain». 

Tapi kej adian ini masih bisa dicegah. Perumpamaan tentang 
ketiga anak laki-laki dan seikat tongkat menggambarkan 
bagaimana: Dahulu kala seorang pria tua tinggal bersama 
tiga putranya di sebuah Desa. Tiga anak laki-laki pria ini 
adalah pekerja keras. Tetap saja, mereka selalu bertengkar. 
Orang tua tersebut berusaha keras untuk menyatukan mereka 
tetapi selalu gagal. Meskipun Penduduk desa menghargai 
kerja keras dan upaya mereka, mereka selalu menertawakan 
tingkah laku pemuda yang selalu bertengkar. 

Bulan-bulan berlalu dan lelaki tua itu jatuh sakit. Dia 
memberi tahu putra-putranya untuk tetap bersatu, tetapi 
mereka tidak mendengarkannya. Jadi, dia memutuskan untuk 
mengajar mereka tentang sebuah pelajaran praktis sehingga 
mereka akan melupakan perbedaan mereka dan tetap bersatu. 

Orang tua itu memanggil putranya. Dia mengatakan 
kepada mereka: «Aku akan memberimu seikat tongkat. 
Pisahkan setiap tongkat dan kemudian kamu harus 
mematahkanya menjadi dua. Orang yang memecahkan 
tongkat dengan cepat akan mendapat hadiah lebih banyak». 

Anak-anak itu setuju. 

Orang tua itu memberikan seikat tongkat berisi 10 
batang untuk masing-masing dan meminta mereka untuk 




Sistem keuangan di abad ke-21 I 139 


mematahkan setiap tongkat menjadi beberapa bagian. 
Mereka berlomba untuk mematahkan tongkat menjadi 
beberapa bagian dalam hitungan menit. 

Dan lagi-lagi mereka mulai bertengkar di antara mereka 
sendiri untuk berdebat tentang siapa yang terlebih dulu selesai. 

Orang tua itu berkata: «Anak laki-laki yang terhormat, 
permainan belum berakhir. Sekarang saya akan memberikan 
setumpuk tongkat lagi untuk kalian. Kali ini kalian harus 
mematahkan tongkat ini, bukan sebagai batang yang terpisah». 

Ketiga putra itu setuju dan berusaha mematahkan ikatan 
tongkat itu. 

Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, namun mereka 
tidak dapat memutuskan ikatannya. 

Mereka gagal menyelesaikan tugas yang diberikan ayah 
mereka. 

Ketiga putra itu melaporkan kegagalan mereka kepada ayah 
mereka. Orang tua itu menjawab: «Anak laki-laki yang sangat 
aku sayangi, lihat! Kalian bisa dengan mudah memecahkan 
tongkat tunggal menjadi beberapa bagian, tetapi kalian tidak 
dapat melakukannya kalau kayu tersebut masih dalam satu 
ikatan ! Jadi, jika kalian tetap bersatu, tidak ada yang bisa 
melakukan apapun yang membahayakan kalian. 

Jika kau bertengkar setiap kali dengan saudara-saudaramu, 
siapa pun dapat dengan mudah mengalahkan kalian. 

Maka Ayah meminta kalian untuk belajar dari seikat kayu 
tersebut dan tetap bersatu». Ketiga putranya memahami 
kekuatan persatuan dan berjanji pada ayah mereka bahwa 
apapun situasinya, mereka akan tetap bersama. 

Moral dari perumpamaan ini adalah bahwa kelompok- 
kelompok kecil dapat mengalahkan massa yang lebih besar 
jika mereka mau bersatu. 



140 I IDEOLOGI CWT 



Hari ini ada lebih dari 40 juta pengguna Bitcoin. Bersama 
dengan pengguna cryptocurrencies lainnya, angka ini akan 
dengan mudah melebihi 100 juta. Dalam waktu dekat ini 
akan segera terjadi peningkatan secara eksponensial karena 
semakin banyak orang mulai bergabung dengan gerakan 
melawan sistem keuangan saat ini dan mulai mengubah 
ekonomi tradisional menjadi ekonomi berbasis sumber daya. 

Kita harus bersatu. Itulah yang disebut elit finansial 
dan para bankir paling takut jika hal ini terjadi. Kita harus 
berhenti bersaing dan berdebat soal keuntungan pribadi 
dan mendiskusikan apa yang benar-benar lebih baik untuk 
kita semua. Biarkan mereka berdebat dan mari kita satukan 
hati dan visi kita sebagai satu ikat kayu yang semakin 
sulit untuk untuk dipatahkan. Mereka sudah menyatukan 
42 bank melawan gerakan ini jadi kita semakin dikejar 
oleh waktu, jangan sampai teknologi blockchain menjadi 
teknologi lain yang melayani beberapa kelompok saja, dan 
mari perjuangkan agar teknologi ini mampu bekerja demi 
kepentingan mayoritas. 

Setelah memahami ketidakadilan arus sistem manajemen 
keuangan, ekonomi dan global kami ingin mengundang 
semua orang, yang ingin mengubah dunia, untuk bersatu 
dalam satu gerakan internasional. Hari ini kita masing- 
masing memiliki kesempatan untuk mengambil bagian 
dalam pembuatan sejarah dan pembangunan masa depan 
anak-anak dan cucu kita. 

Tujuan dari tahap pertama adalah menciptakan yang 
gerakan internasional terbesar yang akan melibatkan lebih 
dari 200 juta orang. Ini adalah gerakan CWT! 

Bersama kita bisa melakukan banyak hal! Bersama-sama 
kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik ! 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 141 


«Lenin percaya bahwa disintegrasi sistem peredaran uang 
adalah cara terbaik untuk menghancurkan sistem kapitalis... 
Lenin memang benar. Tidak ada cara yang lebih benar dan 
efektif untuk menggulingkan fondasi sistem sosial yang ada 
daripada gangguan dari sistem keuangan.» 

J.M. Keynes 


PRIZM - ADVANCED 
CRYPTOCURRENCY 


Mahatma Gandhi dengan baik mengatakan bahwa “Bumi 
menyediakan sarana yang cukup untuk memenuhi seluruh 
kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak untuk manusia 
serakah”. Bahkan, 60 tahun setelah kematian filsuf agung dan 
politisi ini, beberapa hal telah berubah di dunia. Ekonomi 
pasar berada di ambang kemacetan. Sekarang, jutaan orang 
dapat memahami kejadian ini. Ekonomi harus memiliki 
tujuan, seperti pengembangan kemanusiaan dan masyarakat, 
sistem ekonomi harus menjadi pelayan. 

Namun, pasar tidak mampu menetapkan tujuan. Yang 
terbaik yang bisa dilakukan adalah mengatur diri sendiri untuk 
mengekstrak keuntungan maksimal. Tetapi saat ini sistem 
ekonomi kebanyakan merusak dan merugikan rakyat kecil. 




142 I IDEOLOGI CWT 




PRIZM - Crypto currency masa depan 


Untuk mencapai laba, manusia tidak berkembang, tetapi 
sebaliknya, merosot. Semua keburukan umat manusia, 
yang perwakilannya siap untuk melepaskan perang dan 
mengorganisir revolusi karena potongan kertas fiat yang 
berwarna, dimanifestasikan di jalan ini dengan cara ini. Kita 
tidak tidak membutuhkan sistem ini. 

Profitabilitas sepenuhnya untuk mengendalikan sumber 
daya, penggunaan yang berusaha menuju keuntungan 
MAXIMUM. Jadi, Anda bisa mendapatkannya hanya jika 
Anda monopoli, atau Anda berhasil meminimalkan biaya 
bahan mentah dan upah, menganggap mereka sebagai 
budak sistem. Jika pendekatan semacam itu dapat diterima 
di tingkat negara bagian, kondisi dalam bisnis tidak boleh 
membingungkan kita. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 143 


Para produsen tidak tertarik membuat barang mereka 
enak atau berguna. Tidak menguntungkan bagi dokter 
untuk menyembuhkan pasien, sementara mobil belum 
menghasilkan mobil yang benar-benar dapat diandalkan 
untuk waktu yang lama. Kemanusiaan tidak menggunakan 
sumber daya planet secara rasional sama sekali melainkan 
mereka menyalahgunakan mereka. Alih-alih beralih ke 
energi terbarukan, kita terus membakar jutaan ton minyak 
dan gas, mendorong diri kita ke jurang jurang yang sudah 
terlalu dekat. 

Jutaan orang dipandang sangat rendah dan dianggap tidak 
berguna, untuk itu, mereka dibayar secara tidak manusiawi. 
Haruskah mereka berhenti bekerja? Tidak. Jika tidak, 
ekonomi berbagi akan berada dalam krisis terdalam. 

Meskipun akan sangat mungkin untuk melakukannya 
tanpa pekerjaan buatan ini dengan memperkenalkan apa 
yang disebut pendapatan universal dasar, yang, omong- 
omong, sudah topik ini sudah pernah dibahas di Swiss dan 
Swedia. 

Jangan berpikir bahwa orang akan mulai menjadi gila 
karenakemalasanmereka:Andadapatselalumengembangkan 
diri, serta mendidik anak-anak dan cucu Anda. Pada 
akhirnya, orang-orang akan punya waktu untuk kreativitas 
dan tindakan sosial yang signifikan! Selain itu, tujuan ini 
dapat dicapai! Kami memiliki kekuatan untuk menciptakan 
ekonomi yang sama sekali berbeda, sebuah prinsip ekonomi 
di mana orang tidak membutuhkan mediator dalam bentuk 
uang antara keinginan mereka dan perwujudan mereka. 

Bagaimana kita bisa melakukannya? Anda akan terkejut, 
tetapi resepnya cukup sederhana: cukup untuk menyatukan 
beberapa ratus ribu orang untuk mempromosikan sistem 



144 I IDEOLOGI CWT 


keuangan terdesentralisasi yang baru di seluruh dunia, dan 
melakukan persaingan dengan sistem ekonomi yang sudah 
ada, sehingga sistem ekonomi tradisional yang sebelumnya 
akan retak jahitannya. 

Ideologi CWT adalah inti di mana konsolidasi ini terjadi, 
sementara sampai saat ini, Prizm cryptocurrencybaru adalah 
satu-satunya alat yang dapat membantu mencapai tujuan ini. 


Piramida IMF 


Sebagaimana disebutkan di atas, harus kas dapat 
direpresentasikan dalam bentuk piramida klasik. Ini dimulai 
di bagian paling atas: uang kertas dicetak oleh Federal Reserve 
dan bank-bank sentral, dan kemudian didistribusikan 
kembali antara tingkat yang lebih rendah dari struktur. 
Masalahnya adalah uang menjadi lebih mahal pada setiap 
«level» berikutnya. 


Sistim keuangan 

Ponzl 


Sistim perbankan 



Ekonomi global 


Populasi 





PRIZM - advanced cryptocurrency I 145 


Uang itu tiba di IMF, dari sejumlah bank besar yang 
memberikannya kepada orang-orang dalam bentuk pinjaman 
atau untuk membayar biaya tenaga kerja. Upah upah atau 
pinjaman adalah sarana utama untuk mendapatkan uang 
dari orang-orang di bagian bawah piramida. Dengan kata 
lain, mereka menukarkan waktu (kerja) mereka saat ini atau 
waktu masa depan mereka (pinjaman) untuk uang. Alasan 
situasinya sangat sinis adalah waktu adalah sumber daya 
terbatas yang dapat ditukar orang sampai habis, sementara 
potongan kertas berwarna dapat dicetak dalam jumlah tak 
terbatas sebanyak yang mereka inginkan. 

Apa yang dilakukan bank dengan rakyat biasa, IMF 
melakukannya dengan seluruh negara. Bank sentral 
189 negara anggota IMF mengelola masalah mata uang 
nasional melalui rezim «papan mata uang». Ini diperlukan 
karena negara manapun, yang merupakan anggota IMF, 
berkewajiban memastikan pertukaran satu tahap dari 
seluruh volume mata uang nasionalnya ke dolar dan pound 


Populasi 




Reboot 
sistim finansial 


Terciptanya uang 


Ekonomi global 




146 I IDEOLOGI CWT 



dari cadangan emas dan mata uangnya sendiri. Setiap saat 
peraturan ini harus diikuti. Tanpa ini, mereka tidak dapat 
diterima sebagai anggota IMF. 

Akibatnya, tidak ada banyak uang dalam perekonomian 
negara-negara ini yang diperlukan untuk operasi normal, 
tetapi ada cukup banyak dolar di brankas bank sentral negara. 
Karena banyak dollar yang dibangkitkan oleh penjualan 
minyak dan gas, dapat dicetak dalam mata uang nasional 
Anda sendiri. 

Dengan demikian, seluruh perekonomian negara-negara 
ini secara artifisial dipegang dalam ketergantungan langsung 
pada ekspor sumber daya alam, barang, dan jasa. Sebagai 
contoh sukses, kita dapat mempertimbangkan hubungan 
timbal balik dari lembaga-lembaga utama perekonomian 
Rusia, yang, kebetulan, identik untuk semua 189 negara 
anggota IMF. Fungsi dan kekuasaan yang disediakan oleh 
Konstitusi Federasi Rusia dan Hukum Federal «Di Bank 
Sentral Federasi Rusia (Bank of Russia)» adalah sebagai 
berikut: 

- Bank of Russia ada secara independen terlepas dari 
badan-badan federal kekuasaan negara, otoritas negara dari 
subjek Federasi Rusia dan badan-badan pemerintahan lokal; 

- Independensi status Bank Rusia tercermin dalam Pasal 
75 Konstitusi Federasi Rusia, serta di artikel 1 dan 2 Undang- 
undang Federal «Pada Bank Sentral Federasi Rusia (Bank of 
Russia)». 

Bank Sentral adalah badan hukum yang independen dari 
negara. Hanya Bank Sentral Federasi Rusia yang memiliki 
hak eksklusif untuk mengeluarkan uang tunai dan mengatur 
sirkulasi uang tunai. Tanpa izin dari Bank of Russia, negara 
tidak dapat membuang properti, apalagi cadangan emas 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 147 


dan mata uang negara itu. Negara tidak bertanggung jawab 
atas kewajiban Bank of Russia, sementara Bank of Russia 
bertanggung jawab atas kewajiban negara. Hubungan mata 
uang diatur oleh Bank Sentral Federasi Rusia terlepas dari 
pemerintah Federasi Rusia. Bank of Russia memiliki hak 
untuk mengajukan perlindungan terhadap kepentingannya 
di pengadilan internasional, pengadilan negara asing, serta 
pengadilan arbitrase. Bank of Rusia di bidang keuangan 
dapat mengeluarkan peraturan dan memberikan instruksi 
tentang apa yang harus dilakukan, baik kepada pemerintah 
maupun badan hukum dan fisik. 


* 



Ilpaese nonpud disporre delle sue proprieta senza 
ilpermesso della Banca di Russia 







148 I IDEOLOGI CWT 



Dengan demikian, setiap orang harus tanpa ragu 
mengikuti keinginan mereka. Bank ofRussia tidak memiliki 
hak untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah 
Federasi Rusia, tetapi dapat memberikan pinjaman 
kepada negara-negara lain. Hampir tidak mungkin untuk 
mengabaikan Ketua Bank Rusia sampai masa jabatannya 
berakhir, bahkan jika dia melakukan pekerjaannya dengan 
buruk atau hanya menolak untuk mematuhi peraturan 
pemerintah. IMF adalah satu-satunya struktur yang 
petunjuknya harus diikuti Bank Sentral! 

Selain yang disebutkan di atas, IMF memecahkan 
masalah penting ketika menggerakkan negara-negara 
ke dalam piramida utang sedemikian rupa sehingga 
negara tidak akan pernah keluar darinya dan melepaskan 
kedaulatan negaranya. Bayangkan saja situasi ketika bank 
yang mengeluarkan Anda pinjaman untuk memperpanjang 
jangka waktu pinjaman, menetapkan kondisi bahwa putra 
Anda tidak pergi ke perguruan tinggi, tetapi ke sekolah 
kejuruan. Setiap kondisi berikutnya dapat menjadi 
lebih keras dan bahkan lebih sinis, hingga batasan wajib 
penduduk negara-negara di bawah naungan berbagai 
program medis. 

Tentu saja, kebijakan ini tidak akan membantu 
siapapun di dunia. Upaya-upaya untuk mematahkan atau 
memformat ulang sistem yang ada dibuat secara teratur, 
tetapi karena perbedaan mereka, mereka setiap waktu 
dilanggar oleh benteng pertahanan para elit keuangan 
dunia, yang dengan sangat iri menjaga posisi-posisi yang 
ditaklukkan. 10 tahun yang lalu, sebuah usaha telah 
dilakukan, yang pada awalnya memiliki setiap kesempatan 
untuk berhasil. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 149 


Tentu saja, kita berbicara tentang kemunculan mata uang 
kripto, yang melanggar monopoli Federal Reserve dan Bank 
Sentral untuk mengendalikan masalah masalah terkait dunia 
keuangan global. 

Seperti semua orang tahu, Bitcoin adalah pioneer 
cryptocurrency yang sampai saat ini masih menjadi 
misteri, siapakah? Satoshi Nakamoto. Hingga saat ini, 
secara umum, ada sekitar 2.000 mata uang cryptocurrency 
di dunia. Beberapa dari mereka sangat mirip dengan 
cryptocurrency pioneer, sedangkan cryptocurrency yang 
lain berjuang untuk tampil lebih berbeda. Bagaimanapun, 
itu akan menjadi kesalahan besar untuk menilai salah 
satu dari mereka. Sayangnya, sebagian besar dari mereka 
menganggap dirinya ahli di bidang ini tidak melihat 
perbedaan mendasar antara koin yang ada di pasar saat ini. 
Bagi banyak dari mereka, kata-kata «cryptocurrency» dan 
«Bitcoin» umumnya sama. 

Penting untuk memahami bahwa setiap cryptocurrency 
intinya mengacu pada teknologi blockchain, yaitu sistem 
matematika yang sangat rumit, yang pada gilirannya 
dapat digunakan untuk apa pun. Hal ini sama saja dengan 
membandingkan bom nuklir dengan pembangkit listrik 
tenaga nuklir, sehingga cryptocurrency dapat secara konsep 
berbeda satu sama lain. Kode sumber cryptocurrency adalah 
aturan, sementara aturan ditulis manusia, meletakkan setiap 
tujuan, tugas, dan ideologi di dalamnya. 

Saya yakin bahwa aturan-aturan ini harus berkontribusi 
pada pengembangan manusia dan masyarakat, tetapi, 
sayangnya, ini bukan apa yang kebanyakan orang pikirkan, 
mengingat tujuan utama dari setiap upaya adalah untuk 
memaksimalkan keuntungan. 



150 I IDEOLOGI CWT 



Selama periode sejak munculnya «uang fiat» dan 
hingga saat ini, bisnis yang paling menguntungkan adalah 
seigniorage, dan untuk memahami esensi dari proses ini, 
Anda perlu memahami terminologi berikut: 

Uang Fiat (dari bahasa Latin, fiat - surat keputusan, 
«jadi bahasa umumnya» instruksi). Kami melihatnya dari 
nama bahwa uang jenis ini dihasilkan oleh mereka yang 
bertanggung jawab untuk memastikan nilai nominalnya. 
Secara sederhana, nilai uang kertas didukung oleh 
kepercayaan orang bahwa mereka akan dapat menukarkan 
uang untuk sesuatu yang berharga. Hanya keyakinan dalam 
«lembaran kertas hijau» yang menentukan nilai mereka 
relatif terhadap «lembaran kertas oranye». 

Setelah memahami fakta ini, seseorang dapat menarik 
kesimpulan sederhana: setiap barang atau jasa yang setara 
dalam bentuk kertas, koin logam, atau catatan elektronik 
memiliki nilai hanya jika sistem pendidikan dan model 
pendidikan yang ada di benak setiap orang membuat Anda 
percaya bahwa lembaran khusus kertas memiliki properti 
mistis konversi menjadi barang atau jasa. 

Dalam pengertian ini, setiap cryptocurrency yang ada 
tidak lebih buruk dan tidak lebih baik dari uang tradisional, 
karena pada kasus pertama dan kedua banyak hal yang masih 
tergantung pada kepercayaan sederhana. Landasan dominasi 
dolar AS dalam sistem keuangan dunia tidak lebih baik. 

Senorage (Prancis, seigneurial) adalah pendapatan yang 
berasal dari masalah uang dan diberikan oleh penerbit 
pada hak kepemilikan. Ketika uang terbuat dari bahan yang 
memiliki nilai di bawah nilai nominal yang dihasilkan. 

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital, 
penerbitan, dan kontrol yang digunakan didasarkan 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 151 


pada metode kriptografi. Pengoperasian sistem tersebut 
didasarkan pada teknologi blockchain. Informasi tentang 
transaksi semua pengguna tidak dienkripsi dan tersedia 
dalam teks yang jelas. Fitur kunci dari cryptocurrency 
adalah kemungkinan mengeluarkan uang baru dan tidak 
adanya administrator baik internal atau eksternal. Oleh 
karena itu, bank, pajak, peradilan dan badan publik atau 
swasta lainnya tidak dapat mempengaruhi transaksi 
dari setiap peserta dalam sistem pembayaran. Transfer 
cryptocurrency tidak dapat diubah, karena tidak ada yang 
dapat membatalkan, memblokir, atau menyengketakan 
transaksi. 

Mempertimbangkan istilah-istilah sederhana ini, 
seseorang dapat mengajukan pertanyaan: bagaimana 
kehidupan di planet akan berubah jika bisnis menghasilkan 
uang yang bisa langsung ditransfer dari struktur pribadi 
yang telah memusatkan kendali atas pendidikan dan media 
kepada SEMUA ORANG, menurut hak kesulungan?! 

Bagaimana piramida keuangan dunia yang telah 
diciptakan selama berabad-abad tetap utuh, jika hak 
mengeluarkan uang kertas ternyata bukan hanya bisa 
dikendalikan oleh para bankir keuangan tingkat tinggi yang 
mahakuasa yang merebut kekuasaan atas dunia tetapi juga 
di antara orang-orang biasa? 

Apa yang akan terjadi jika monopoli Federal Reserve 
pada pencetakan dolar dan pound jatuh, dan akan ada 
«mesin cetak» kecil mereka sendiri di saku setiap penghuni 
Bumi, yang mampu dengan sepenuhnya menyediakan 
kebutuhan dasar mereka? Ini akan merevolusi seluruh 
sistem, sementara ini Prizm akan menyediakan sarana 
penuh untuk kudeta keuangan ini! 



152 I IDEOLOGI CWT 




Revolusi Cryptocurrency 


Akhir tahun 2020-an akan menjadi waktu tepat disebut 
revolusi cryptocurrency. Tetapi sangat sedikit orang yang 
mengerti apa yang tersembunyi di baliknya. Semua orang 
berteriak tentang desentralisasi, Bitcoin, serta legalisasi 
cryptocurrency, tetapi tidak ada yang dapat dengan jelas 
menjelaskan apa yang disembunyikan oleh istilah-istilah ini 
dan di mana proses saat ini terjadi. 

Cryptocurrency memiliki satu fitur luar biasa, yang 
seringkah diabaikan oleh sebagian besar penggunanya, 
dan yang belum mengungkapkan potensinya, tetapi dapat 











PRIZM - advanced cryptocurrency I 153 


melakukan hal ini dalam waktu dekat. Ketika ini terjadi, 
konsekuensinya akan mengguncang seluruh dunia, serta, 
mengandung perubahan yang akan mempengaruhi setiap 
aspek kehidupan sosial. 

Kekuatan sejati dari cryptocurrency adalah kemampuan 
untuk menciptakan dan mendistribusikan uang tanpa 
butuh kekuatan terpusat. Mungkin ini akan tampak jelas, 
tetapi saya meyakinkan Anda bahwa itu tidak benar. Sistem 
keuangan dunia telah berada di tangan para elit keuangan 
swasta selama lebih dari seratus tahun. 

Teknologi blockchain dapat menarik kekuatan dari tangan- 
tangan ini. Sistem kerja blockchain akan membuka pintu bagi 
ekonomi dunia baru, meninggalkan tatanan dunia lama dengan 
ekonomi defisit di halaman-halaman buku pelajaran sejarah. 
Setelah semua, uang juga merupakan komoditas dan juga 
berjuang untuk pembeli. Sekarang cryptocurrency memi li ki 
setiap kesempatan untuk mengalahkan uang fiat. Jin ekonom 
sudah keluar dari botol dan kita dapat melihat eksperimen 
finansial global terbesar yang dapat memberikan kehidupan 
kedua untuk perdagangan dan ekonomi dunia hanya dengan 
menghilangkan emisi tak terbatas dari aturan permainan. 

Tetapi apakah penyerahan monopoli moneter yang 
lengkap dan tanpa syarat ini mungkin dilakukan tanpa 
perlawanan serius? Mungkinkah untuk percaya bahwa 
bankir bankir elit akan menyerahkan segala yang selama 
berabad-abad disediakan untuk keberadaan mereka yang 
nyaman dan memberikan kekuatan tanpa batas tanpa 
perjuangan? Apakah mereka, pada titik tertentu, mencoba 
untuk menyalurkannya ke arah yang benar dan apakah 
upaya ini berhasil dalam mewujudkan bahwa mereka tidak 
dapat menghentikan revolusi cryptocurrency? 



154 I IDEOLOGI CWT 



Melihat apa yang terjadi hari ini dengan cryptocurrency 
paling terkenal di dunia, Bitcoin, jawaban atas pertanyaan- 
pertanyaan ini jauh dari jelas. Sementara itu, kreasi Satoshi 
Nakamoto dikelilingi oleh berbagai mitos serta desas desus 
yang terus berkembang. 


Mitos N Q 1: Bitcoin bersifat abadi. 

Seluruh data yang tertulis di dalam blockchain akan disimpan 
selamanya. Memang, setiap klien kelas tinggi dari jaringan 
menyimpan seluruh sejarah berupa transaksi, oleh karena 
itu, volumenya pada saat menulis buku ini sudah berjumlah 
lebih dari 200 gigabyte data. Jadi, ini kurang dari volume hard 
drive laptop kebanyakan. Tetapi semakin banyak transaksi di 
jaringan Bitcoin, semakin cepat jumlah data yang tumbuh. 
Sebagian besar muncul dalam beberapa tahun terakhir. 


176.9 GB 


2009-01-03 


#♦ 

176.9 GB 

139.7 GB 

102.6 GB 

65.43 GB 

28.28 GB 

blockchain. info/charts 2018-07-29 



Pertumbuhan volume blockchain 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 155 


Sumber Bitcoin beruntung, karena volume blockchain dari 
pesaing utamanya, Ethereum, tumbuh secara eksponensial 
dan pada saat menulis buku ini, volumenya berjumlah 
lebih dari 4 terabyte. Jadi, sesuai dengan kenyataan saat ini, 
«keabadian» dari blockchain dibatasi hingga sepuluh tahun, 
karena pertumbuhan kapasitas hard disk drive jelas tidak 
mengikuti peningkatan jumlah data. 

Tetapi sebagai tambahan fakta bahwa array ini perlu 
disimpan, mereka juga harus diunduh. Semua orang yang 
mencoba menggunakan dompet lokal lengkap untuk 
cryptocurrency apa pun merasa takjub menemukan bahwa 
mereka tidak dapat melakukan dan menerima pembayaran 
sampai semua jumlah yang ditentukan diunduh dan 
diverifikasi. Anda akan sangat beruntung jika semuanya 
berjalan hanya dalam beberapa hari. 

Jadi, pengguna Bitcoin harus menunggu semakin lama 
dan bergabung dengan para penggemar yang «tersiksa» dan 
mengunduhnya, dan orang biasa yang menggunakan dompet 
online, mempercayai server dan yang tidakpeduli cara kerjanya 
secara umum. Dengan demikian, sistem secara berangsur- 
angsur terpusat dan berhenti menjadi terdesentralisasi. 


Mitos JV Q 2: Bitcoin efektif dan terukur 

Jika setiap node dalam jaringan menghasilkan pekerjaan 
yang sama, maka jelas bahwa bandwidth dari seluruh jaringan 
sama dengan bandwidth dari satu node. Dan tahukah Anda 
apakah kedua hal tersebut bisa dianggap sama? Bitcoin dapat 
memproses tidak lebih dari 10 transaksi per detik, untuk 
semua orang. 



156 I IDEOLOGI CWT 



Selain itu, transaksi blockchain Bitcoin dicatat hanya 
sekali setiap 10 menit. Dan setelah penampilan catatan untuk 
keandalan,transaksi itu dapat diterima untuk menunggu 
50 menit lagi, karena catatan secara teratur secara spontan 
memutar kembali. 

Sekarang bayangkan Anda ingin membeli roti 
menggunakan Bitcoin. Secara harfiah, akan memakan waktu 
satu jam menunggu di toko dan roti yang didambakan 
kemungkinan akan menjadi basi ada di tangan Anda. 
Selama waktu ini, spekulan di bursa dapat menjatuhkan 
atau menaikkan tingkat Bitcoin oleh beberapa persentase, 
sehingga tidak jelas berapa harga yang akan Anda keluarkan 
untuk «roti» ini pada akhirnya. Jangan lupa tentang komisi 
untuk transaksi, yang bisa sangat tidak menyenangkan. 

Di seluruh lingkup kerangka kerja, ini konyol, 
ketika Bitcoin digunakan oleh segelintir orang. Sebagai 
perbandingan, Visa memproses ribuan operasi per detik, dan 
jika perlu, itu akan dengan mudah meningkatkan kapasitas, 
karena teknologi perbankan klasik sangat terukur. 


Mitos JV Q 3: Penambang menyediakan keamanan 
jaringan 

Anda mungkin pernah mendengar tentang para 
penambang dan mining farm raksasa yang dibangun di 
samping pembangkit listrik. Apa yang mereka lakukan? 
Jika sebentar lagi, mereka menggunakan listrik dalam mode 
24/7 dengan periodisitas dalam 10 menit, mengubah blok 
sampai menjadi «indah» agar kemudian bisa dimasukkan 
dalam blok. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 157 


Sebagai hadiah untuk setiap blok baru, penciptanya 
menerima 12,5 Bitcoin (pada akhir Juni 2018, satu Bitcoin 
berharga sekitar $ 7.000). By the way, satu-satunya cara untuk 
mengeluarkan Bitcoin yaitu dengan cara diberikan untuk 
penciptaan blok. Dengan demikian, semua Bitcoin baru 
dibuat berkat penambangan, yang menghabiskan jumlah 
listrik yang sama dengan seluruh kota dengan populasi 
setidaknya 200.000 penduduk. 

Tambahkan ke peralatan yang sangat mahal ini, yang 
hanya cocok untuk penambangan, dan Anda akan sampai 
pada gagasan yang jelas bahwa orang-orang tidak mungkin 
menjadi kaya di pertambangan - yang terbaik adalah 
mungkin untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan 
dalam peralatan dan membuat keuntungan kecil. 

Namun, itu tidak pasti karena peralatan pertambangan 
menjadi usang dengan sangat cepat dan perlu diperbarui 
lebih sering daripada komputer di rumah. Penjual alat 
pertambangan menjanjikan waktu pengembalian modal 6 
bulan. Tapi mereka, sebagai suatu peraturan, tidak pernah 
membuat koreksi untuk pertumbuhan kompleksitas 
komputasi dan, sebagai akibatnya, penurunan efisiensi 
ekstraksi. Pada kenyataannya, tidak ada mining farm yang 
terbayar dalam waktu satu tahun sejak awal, kecuali, tentu 
saja, ia mempertahankan kapasitasnya untuk bekerja. Dari 
sudut pandang ekonomi, uang yang dihabiskan untuk 
membeli peralatan untuk penambangan akan lebih tepat 
dihabiskan untuk membeli cryptocurrency. 

Memanggil sesuatu dengan nama mereka sendiri, prinsip 
dasar penambangan (yang disebut bukti kerja) identik dengan 
gagasan «membakar sumber daya manusia». Pekerjaan 
kosong ini dan banyak cryptocurrency yang bekerja pada 



158 I IDEOLOGI CWT 



teknologi POS dengan sempurna menggambarkan tesis ini: 
semuanya beroperasi tanpa biaya energi yang sangat besar 
dan membeli lahan pertambangan. 

Para optimis Blockchain ingin mengatakan bahwa para 
penambang tidak sia-sia - mereka memastikan stabilitas dan 
keamanan jaringan Bitcoin. Ini benar, tetapi hanya sebagian, 
seperti pada kenyataannya, para penambang melindungi 
Bitcoin dari penambang lain. 

Jika jumlah penambang seribu kali lebih sedikit, dan 
mereka membakar listrik 1000 kali lebih sedikit dari sekarang, 
Bitcoin akan bekerja dengan baik: karena dampak kecepatan 
munculnya blok baru, serta jumlah dan kecepatan transaksi, 
tidak akan berubah. 

Selain keputusan blockchain, ada risiko «serangan 51 %», 
intinya adalah bahwa jika seseorang mengendalikan lebih 
dari setengah dari semua kapasitas penambangan, mereka 
dapat secara diam-diam mampu menulis riwayat keuangan 
alternatif di mana mereka tidak memberi siapa pun uang 
mereka. Dengan demikian, penyerang mendapat kesempatan 
untuk menghabiskan uang mereka beberapa kali. 

Ternyata Bitcoin telah menjadi sandera ideologinya 
sendiri. Para penambang «superfluous» tidak dapat 
menghentikan penambangan, karena dengan demikian 
kemungkinan bahwa salah satu dari mereka akan 
mengendalikan lebih dari setengah dari kapasitas yang 
tersisa akan meningkat tajam. Sementara penambangan 
menguntungkan, jaringan stabil, tetapi jika situasinya 
berubah (misalnya, karena fakta bahwa harga listrik 
akan naik atau imbalan finansial untuk blok baru akan 
berkurang), jaringan mungkin akan menghadapi masalah 
besar yaitu «pengeluaran biaya ganda”. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 159 


Mitos JV Q 4: Blockchain bersifat terdesentralisasi dan 
karenanya tidak dapat dihancurkan 

Anda mungkin berpikir bahwa karena setiap blok 
disimpan di setiap node jaringan, lembaga pemerintah tidak 
dapat melarang Bitcoin, karena ia tidak memiliki server pusat 
atau apa pun untuk itu. 

Tapi ini khayalan yang berbahaya. Pada kenyataannya, 
semua penambang “independen” dikumpulkan (menjadi 
sebuah, kartel). Mereka harus bersatu, karena lebih baik 
memiliki penghasilan yang stabil tetapi kecil daripada 
pendapatan besar, yang datang sekitar sekali setiap 1000 
tahun. 


KanoPool: 0.2% 


ConnectBTC: 0.2% 


Solo CKPool: 0.2% 


BitcoinRussia: 0.. 


58COIN: 1.2% 
HaoPool: 1.3% 


BW.COM: 1.3% 
Bitcoin.com: 1.5% 


BTCC Pool: 2% 
BitClub NetWork: 2.2% 


BTC.TOP: 7.1% 


SlushPool: 9.6% 



BTC.com: 29.6% 


AntPool: 12.9% 


ViaBTC: 9.9% 


Unknown: 11.1% 


Distribusi kapasitas Bitcoin dari setiap pool 




160 I IDEOLOGI CWT 



Seperti yang Anda lihat dalam diagram, hanya ada 
sekitar 20 pool besar, dan 4 di antaranya mengontrol lebih 
dari 50% dari total kapasitas. Ini cukup untuk mengetuk 
empat pintu dan mendapatkan akses ke empat komputer 
kontrol sehingga dalam jaringan Bitcoin adalah mungkin 
untuk menghabiskan jumlah Bitcoin yang sama lebih dari 
satu kali. 

Kesempatan seperti itu, seperti yang Anda mengerti, akan 
mendevaluasi Bitcoin untuk sementara waktu. Dan kejadian 
ini cukup layak untuk ditakuti. 

^ China - 

^ ■■■■ Czech Republic -10% 

(£ fl Iceland - 2% 

• fl Japan - 2% 

•Hf fl Georgia - 2% 

| Russia -1% 

Distribusi penambangan berdasarkan negara 

Namun, ancaman yang paling penting bukanlah ini, 
tetapi fakta bahwa sebagian besar sumber daya, bersama 
dengan kekuatan komputasi mereka, ditempatkan di satu 
negara, yang pada akhirnya akan ada pengambilalihan 
potensial Bitcoin. 

Bitcoin, yang memiliki model terdesentralisasi di awal, 
setiap tahun menjadi model yang semakin modern di tangan 
penambang dan spekulan pasar. Saat ini, cambuk ini menjadi 
perhatian bagi semua cabang usaha, karena semuanya secara 
konseptual sangatlah mirip. 





PRIZM - advanced cryptocurrency I 161 


Mereka semua memiliki masalah yang sama: bahkan 
jika mereka dibuat dengan tujuan untuk terdesentralisasi, 
setelah mereka mulai tumbuh mereka menjadi terpusat yang 
mirip dengan cara Bitcoin. Untuk menghasilkan koin baru - 
misalnya Bitcoin - Anda harus memilih pasangan bilangan 
prima berkat blok mana yang dihasilkan, yaitu jika Anda 
membuat blok baru di blockchain, blok genesis memberi 
Anda sebagian koin sebagai hadiah, mengirimnya ke alamat 
Anda. 

Hampir semua cryptocurrency beroperasi dengan prinsip 
ini: untuk menghasilkan koin baru, perlu untuk secara 
konstan memelihara jaringan. 

Penambangan mempertahankan seluruh jaringan. 
Bahkan, para penambang tidak terlibat dalam produksi 
Bitcoin, mereka hanya menghasilkan blok di blockchain dan 
mendapatkan Bitcoin sebagai hadiah. 

Konsep ini mengarah pada sentralisasi. Pada tahap awal, 
ada banyak penambang, karena penambangan yang masih 
sangat mudah: mudah membuat blok, serta memelihara 
jaringan, yang stabil dan terlindungi baik dalam konsep 
POW maupun POS. 

Namun, dengan meningkatnya kompleksitas jaringan 
POW, para penambang harus terus menerus membeli 
peralatan yang lebih kuat agar dapat terus menghasilkan blok 
baru secara efisien di blockchain. Karena tidak banyak orang 
yang mampu membelinya, persaingan berkurang. Situasi 
dalam konsep POS klasik tidak jauh lebih baik. 

Dengan demikian, Anda perlu memiliki koin untuk 
menghasilkan blok baru. Semakin banyak koin yang Anda 
miliki, semakin banyak blok yang Anda hasilkan, dan 
sebaliknya, semakin banyak blok yang Anda hasilkan, 



162 I IDEOLOGI CWT 



semakin banyak koin yang Anda terima. Secara singkat, 
Anda menjadi lebih kuat, oleh karena itu semakin sulit untuk 
bersaing dengan Anda. Jika Anda tidak menjual koin Anda 
kepada siapapun, maka Anda menjadi orang kunci di seluruh 
jaringan. 

Dengan demikian, semua blockchain beroperasi pada 
prinsip ini dan berkembang dari desentralisasi menjadi 
terpusat. Semakin banyak kekuatan yang diperlukan untuk 
penambangan POW dan koin POS, semakin dekat sistem ini 
ke sentralisasi akhir dan penangkapan. 

Jadi, desentralisasi mata uang kripto adalah ilusi. Bahkan, 
setiap cryptocurrency yang sudah berada di pasar adalah 
milik seseorang atau sekelompok orang, sementara dalam 
banyak kasus tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. 



99% dari semua Bitcoin yang diterbitkan saat ini disimpan 

pada 1 % dari dompet 







PRIZM - advanced cryptocurrency I 163 


Tesis dari memusatkan Bitcoin dengan sempurna 
diilustrasikan oleh data berikut: 99% dari semua Bitcoin yang 
diterbitkan saat ini disimpan dalam 1% dari dompet. Selain 
itu, hanya ada 114 dompet di dunia, yang menyimpan 10.000 
Bitcoin atau lebih (nilai total dari dompet ini sekitar 20 miliar 
dolar). Lebih dari 1000 Bitcoin disimpan di sekitar 1.600 
dompet. Selain itu, tidak lebih dari 3% dari akun Bitcoin di 
seluruh dunia dapat membanggakan menyimpan setidaknya 
satu Bitcoin di masing-masing dompet. Sisa 97% puas paling 
baik dengan sepersepuluh dari cryptocurrency ini. By the 
way, akun Satoshi Nakamoto berada di atas piramida ini, 
karena menyimpan lebih dari satu juta Bitcoin, yang tidak 
pernah ditransfer sampai saat ini. 


Mitos JV Q 5: Anonimitas dan keterbukaan blockchain itu 
baik 

Sistem dalam blockchain bersifat terbuka, karena setiap 
pengguna dapat melacak semua transaksi, hal ini berarti 
hampir tidak bisa mencapai anonimitas di jaringan Bitcoin. 
Sebagai contoh, jika penyerang membutuhkan tebusan untuk 
dompet yang diretas, maka semua orang memahami bahwa 
dompet itu milik seorang pria yang jahat. Karena alasan 
siapapun dapat melacak transaksi dari dompet ini, peretas 
tidak bisa begitu saja memanfaatkan Bitcoin yang tersimpan 
di dalamnya, karena begitu identitasnya terungkap, dia akan 
dijebloskan ke penjara. 

Selain itu, hampir semua pertukaran membutuhkan 
verifikasi identifikasi ketika bertukar cryptocurrency untuk 
uang fiat. Oleh karena itu, peretas menggunakan apa yang 



164 I IDEOLOGI CWT 



disebut «mixer», yang mencampur uang kotor dengan 
sejumlah besar uang bersih. Si hacker membayar komisi 
besar untuk ini dan mengambil resiko besar, karena mixer 
itu akan berakhir anonim (melarikan diri dengan uang) atau 
berada di bawah kendali orang-orang berpengaruh (yang 
dapat menyerahkannya kepada pihak berwenang). 

Namun, nama samaran tidak hanya buruk bagi para 
penjahat, tetapi juga bagi warga negara yang taat hukum 
secara umum. Berikut ini contoh sederhana: Saya mentransfer 
ke ibu saya sejumlah kecil Bitcoin. Setelah itu dia akan dapat 
mengetahui berapa banyak uang yang saya miliki secara 
umum, yang paling penting, berapa banyak yang saya 
habiskan selama hidup saya, apa yang saya beli, bagaimana 
saya menghabiskan uang saya dalam judi roulette, dan juga 
politisi yang saya dukung secara «anonim» . 



Keterbukaan teknologi blockchain adalah martabat dan kerugiannya 










PRIZM - advanced cryptocurrency I 165 


Demikian juga, jika saya membayar hutang kepada 
teman untuk segelas limun, maka dia akan tahu segalanya 
tentang kondisi keuangan saya. Sudah jelas, ini tidak masuk 
akal. Dalam hal ini, Anda dapat membuat riwayat keuangan 
kartu kredit Anda,yang akan secara terbuka tersedia untuk 
semua orang. 

Jika beberapa orang menerima ini, itu akan lambat laun 
merangkai kunci kematian tertentu bagi banyak perusahaan: 
semua rekan bisnis, pembelian, penjualan, pelanggan, 
volume akun dan semua hal lainnya akan menjadi publik. 
Jadi keterbukaan keuangan adalah salah satu kelemahan 
serius Bitcoin di mata banyak orang. 


Mengejar posisi Pemimpin 

Di Amerika Serikat, adalah umum untuk 
mempertimbangkan mata uang sebagai komoditas, 
sementara tidak adanya PPN tidak menyebabkan masalah 
besar bagi para penambang atau pengguna cryptocurrency. 
Pada tahun 2016, pengadilan AS memutuskan untuk 
mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran, dengan 
penggunaan konsekuensi hukum yang sesuai yang muncul 
ditujukan untuk melegalisasi hasil kejahatan. 

Negara Bagian New York telah memperkenalkan lisensi 
khusus, New York Bit license,sebuah departemen baru 
yang mengatur beberapa jenis kegiatan (penambangan dan 
pertukaran). Demikianjuga, di Vermont, sebuahRUU sedang 
disusun, yang menurutnya kontrak cerdas akan memberikan 
ikatan secara hukum. 



166 I IDEOLOGI CWT 




Pihak berwenang dari negara-negara dunia mencoba 
untuk mengatur cryptocurrency 


Di Uni Eropa, cryptocurrency dianggap terutama sebagai 
alat pembayaran tanpa dikenakan pajak, yang disambut oleh 
perusahaan-perusahaan baru, khususnya, oleh perusahaan 
pertambangan. 

Namun, tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan 
bahwa AS, UE dan China telah menjadi pemimpin pasar 
cryptocurrency hanya dengan mengorbankan kebijakan 
aktif pemerintah mereka. Sebaliknya, hasil ini dicapai 
melalui upaya modal swasta besar dan investor besar. Untuk 
waktu yang lama, pihak berwenang dari negara-negara 
yang disebutkan di atas telah mencoba untuk melarang 
cryptocurrency, khususnya Bitcoin tetapi tidak berhasil. 

Akibatnya, mereka telah mengubah taktik mereka 
mencoba untuk menetapkan kontrol atas Bitcoin dan 





PRIZM - advanced cryptocurrency I 167 


untuk membuat perputaran cryptocurrency sesuai dengan 
keperluan sepihak mereka. 

Rusia mengikuti jalan yang sama, tetapi telah tertinggal 
di belakang para pemimpin dunia selama beberapa tahun. 
Kelambatan ini terbentuk karena fakta bahwa mereka tidak 
mengambil Bitcoin dan cryptocurrency dengan serius 
untuk waktu yang lama, serta fakta bahwa tidak ada pusat 
yang berkualitas untuk analisis dan pengambilan keputusan 
tentang masalah ini. Namun, kemungkinan besar, 
situasi itu belum berubah hari ini. Pada saat yang sama, 
masalah cryptocurrency harus dipertimbangkan secara 
komprehensif: dari sisi keamanan nasional, kembalinya 
kepercayaan diri negara dan kedaulatan keuangan, serta 
geopolitik. Hanya pendekatan semacam itu yang akan 
memungkinkan kita membuat keputusan yang benar, 
seimbang, dan sadar hukum. 

Dengan demikian, keputusan harus diambil sesegera 
mungkin, karenaChina,menurutsaya, akan terusbersemangat 
mengambil inisiatif mengenai pasar cryptocurrency. Hal ini 
sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar 
pabrik untuk produksi peralatan pertambangan terletak 
di wilayah Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Bagi 
sebagian orang, ini mungkin merupakan pengungkapan, 
bukan penambang, tetapi produsen dan penjual peralatan 
pertambangan menerima sebagian besar pendapatan dari 
bisnis pertambangan. Biaya utama peralatan «logam» ini 
sepuluh kali lebih rendah dari harga jualnya. 

Keuntungan super ini diinvestasikan dalam peningkatan 
produksi dan kapasitas penambangan di China, serta 
pembelian Bitcoin, yang mengarah ke peningkatan harga 
lebih lanjut. 



168 I IDEOLOGI CWT 



Berikut ini adalah detail indikatif: penambang Cina 
bekerja menggunakan peralatan yang paling canggih dan 
efisien selama beberapa bulan, dan baru kemudian mulai 
menjualnya ke negara lain. Pendekatan ini memungkinkan 
mereka untuk terus menjaga pesaing pada jarak aman, 
meningkatkan pengaruh mereka di pasar ini. 

Tidak mungkin untuk melarang cryptocurrency di satu 
negara. Ini sama absurdnya dengan melarang internet atau 
hujan diluar jendela. Itu sebabnya Bank Sentral dan regulator, 
meskipun keinginan besar mereka, gagal dalam perjuangan 
mereka dengan cryptocurrency. Untuk saat ini, daftar negara- 
negara, di mana Bitcoin dilarang, termasuk Nepal, Bolivia, 
Kolombia, Ekuador, dan Bangladesh. 

Saya tidak yakin ada yang ingin masuk ke daftar ini. 
Bahkan jika Anda melarang perputaran cryptocurrency, 
target yang ditetapkan oleh regulator tidak akan tercapai. 
Beberapa pemain pasar pasti akan beralih ke aset lain, tetapi 
mayoritas tidak akan menyerah pada hal-hal favorit mereka 
dan hanya masuk ke dalam bayang-bayang, secara sadar 
menjadi pelanggar hukum. Bahkan, orang-orang melobi 
undang-undang untuk melarang cryptocurrency, sengaja 
mendorong orang untuk melakukan kejahatan dan tidak ada 
yang tahu mengapa. Setidaknya akan sangat mudah untuk 
menangkap «penjahat» seperti itu di masa depan, karena 
mereka dapat dengan mudah dimanipulasi. 

Di sisi lain, legalisasi cryptocurrency berarti penyerahan 
negara pada bisnis spekulatif global. Bahkan, uang pribadi 
mengafir ke negara itu. Pada saat yang sama, saya mengerti 
mengapa banyak negara dengan mudah menyerahkan sebagian 
kedaulatan negara mereka terkait dengan penerbitan uang kertas 
mereka sendiri, yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 169 



Mari buat cryptocurrency kita sendiri! 

Saya pikir bahwa dalam situasi saat ini, dibandingkan dengan 
Bitcoin, negara-negara perlu menciptakan cryptocurrency 
yang benar-benar terdesentralisasi, tanpa harus terikat hanya 
dengan satu negara. Cryptocurrency ini seharusnya tidak hanya 
secara teknis melampaui Bitcoin (dalam hal kecepatan, biaya 
transaksi, serta bandwidth), tetapi harus terus berkembang, 
itu harus menjadi lebih terdesentralisasi daripada Bitcoin. 
Dengan melampaui fitur Bitcoin, cryptocurrency baru akan 
mengambil alih cryptocurrency primer dan akan menjadi 
populer di seluruh dunia. 

Selain itu, kita perlu membuat undang-undang untuk 
tidak melarang cryptocurrency, tetapi untuk mengatur 
pasarnya. Ini akan menjadi perlu untuk lisensi pertukaran 
crypto dan penukar, di mana cryptocurrency yang harus 







170 I IDEOLOGI CWT 



ditukar dengan uang fiat. Ini adalah penciptaan kondisi yang 
menguntungkan untuk pekerjaan pertukaran dan penukar 
internasional yang tidak hanya akan menarik investasi, tetapi 
juga akan mengurangi risiko bagi pengguna crypto, dengan 
mengesampingkan penipuan. 

Persyaratan untuk memverifikasi dan mengidentifikasi 
pengguna pertukaran kripto dan penukar akan membantu 
memecahkan masalah yang terkait dengan terorisme 
dan pencucian uang. Selain itu, kami dapat mewajibkan 
penukaran kripto dan penukar tidak terikat pada VISA, 
tetapi ke sistem pembayaran nasional, sehingga akan lebih 
mudah untuk mempopulerkannya. Pendekatan terpadu 
untuk menyelesaikan masalah ini akan memungkinkan 
sistem keuangan negara berada di bawah kendali negara. 

Secara pribadi, saya mengevaluasi prospek Bitcoin sebagai 
sarana yang sangat transparan karena berbagai alasan. 
Namun, ini tidak berarti bahwa mereka yang telah terlibat 
dalam perjuangan untuk itu, serta mereka yang telah berhasil 
menginvestasikan uang besar, menurut ukuran ekonomi 
makro, dalam «perlombaan senjata» ini harus mundur dari 
perjuangan untuk mengendalikan melalui cryptocurrency 
ini. Sukses di bidang ini tidak dapat dicapai dengan bertindak 
sesuai dengan aturan main yang ditetapkan. Tetapi jika kita 
memusatkan upaya kita pada produksi peralatan penambangan 
kita sendiri, maka segala sesuatu mungkin terjadi. 

Pemain besar yang bertujuan untuk berhasil dalam 
pertempuran untuk Bitcoin perlu membangun pabrik 
nasional untuk produksi chip dan kartu video, daripada 
membeli barang-barang lama dengan harga yang meningkat 
dari China. Adalah penting bahwa dalam hal produktivitas 
dan biaya, peralatan semacam itu mengalahkan rekan- 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 171 


rekan Cina mereka yang maju. Penyediaan pabrik-pabrik 
industri (misalnya, pembangkit listrik tenaga nuklir) dan 
tarif listrik khusus akan menyebabkan peningkatan investasi 
dalam proyek-proyek ini dari seluruh dunia, menawarkan 
kemampuan untuk menarik mining farm yang telah membeli 
peralatan tersebut. 

Atas dasar penambangan ini, akan mungkin untuk 
menciptakan pool penambangan terbesar di dunia. Hanya 
pendekatan terintegrasi seperti itu yang akan memungkinkan 
kita bersaing dengan negara lain dalam penambangan dan 
pengendalian Bitcoin. 


ICO Boom 

Salah satu bidang pengembangan utama dalam teknologi 
blockchain adalah ICO (Initial Coin Offering). 

ICO bekerja berdasarkan prinsip yang mirip dengan IPO: 
investor, menginvestasikan dana, dan mendapatkan «saham» 
perusahaan. Perbedaan utama adalah bahwa dalam ICO, 
investor tidak menerima saham nyata, tetapi menjadi pemilik 
token kriptografi, yang diperdagangkan pada pertukaran 
crypto untuk berbagai mata uang kripto. Secara kasar, token 
tidak bergantung pada saham atau bentuk kepemilikan 
lainnya. Memanggil sesuatu dengan nama yang tepat, dalam 
99% kasus, tim ICO tidak menjual apapun kepada investor, 
atau lebih tepatnya mereka hanya memberikan harapan 
menghasilkan keuntungan. 

Penting untuk dipahami bahwa dalam sebagian besar 
kasus, orang-orang yang menawarkan ICO menjanjikan 
persentase keuntungan yang menggelikan bagi mereka yang 
memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek mereka. 



172 I IDEOLOGI CWT 



Pada 2017, pantas untuk berbicara tentang profitabilitas 
yang melebihi Bitcoin atau Ethereum. Namun, tingkat 
pengembalian seperti itu tidak bisa dipercaya di dunia 
nyata! Bahkan bisnis legal yang paling sukses sekalipun tidak 
dapat memberikan peningkatan dua puluh kali lipat dalam 
investasi. Dan bahkan jika mereka bisa, mengapa mereka 
kemudian mencari keuntungan melalui investasi ICO? 

Setiap organisasi kredit klasik akan meminjamkan lebih 
banyak uang dengan persentase yang lebih kecil dan tidak 
dapat dipungkiri untuk proyek semacam itu. 



Dalam 99% kasus ICO tidak menjual apapun kepada investor 










PRIZM - advanced cryptocurrency I 173 


Oleh karena itu, fakta bahwa hampir semua ICO dimulai 
pada awal tahun 2017 tidak akan bertahan hingga Tahun 
Baru, benar-benar mengejutkan. 

Anda juga harus mencatat bahwa selama ICO, efek 
gelembung yang disebut mungkin muncul karena minat 
yang terlalu tinggi dalam metode untuk memperoleh infus 
keuangan ke dalam bisnis. Risiko utama adalah penipuan 
dan hilangnya modal investasi karena opasitas pasar 
cryptocurrency. Saat ini, yang menjadi masalah utama ICO 
apapun, yaitu pembatasan penggunaan sarana ini secara 
efektif, karena sebagian besar orang-orang percaya bahwa 
risiko dapat dikurangi dengan penerapan peraturan negara 
terkait pasar cryptocurrency. 

Selain peraturan pemerintah, risiko di bidang ICO dapat 
dipengaruhi oleh masuknya pemain pasar besar dengan tidak 
hanya reputasi tetapi juga aset fisik dalam bentuk barang jadi 
dan pendapatan, yang sangat penting dalam menghadapi 
sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

Namun demikian, ICO adalah alat yang sangat efektif 
untuk menarik investasi ke Rusia. Cara yang paling tepat 
adalah dengan menarik dana sedemikian rupa ke dalam 
operasi perusahaan yang memerlukan investasi, khususnya 
untuk perluasan produksi. 


MANIFESTO 

Hampir 10 tahun telah berlalu sejak munculnya 
cryptocurrency pertama, yang menurut rencana penciptanya 
bertujuan untuk menjadi alat pembayaran yang nyaman dan 


anonim. 



174 I IDEOLOGI CWT 



Mata uang ini diharapkan bisa menggantikan uang, 
tetapi ada kekuatan di dunia di mana unit moneter ini 
merupakan ancaman terhadap posisi mereka yang mapan 
di puncak sistem pemerintahan global. 

Agar tidak menyia-nyiakan energi dalam melawan 
fenomena tersebut, kekuatan ini berulang kali melebihi 
sistem keuangan dunia yang ada, pikiran dan perhatian 
orang-orang yang telah memahami kekuatan cryptocurrency 
telah ditempatkan di arah sebaliknya. 

Cryptocurrency telah berevolusi dari alat pembayaran 
menjadi alat investasi. Mereka mulai kehilangan kekuatannya 
dalam perjuangan spekulatif di bursa. 

Perlombaan kapasitas penambangan telah mengarah 
pada fakta bahwa sekarang untuk membayar secangkir 
kopi senilai 1 dolar dengan Bitcoin, Anda harus 
membayar sekitar 25 sen kepada para penambang untuk 
mengkonfirmasi transaksi ini. Biaya transaksi yang tinggi 
merupakan salah satu masalah bagi semua mata uang 
kripto. Keserakahan spekulan saham dan penambang 
adalah momok utama Bitcoin. 

Maka para elit dunia mampu menundukkan sesuatu 
yang tidak bisa dikalahkan. Sampai saat ini, sebelum 
terlambat, orang-orang harus memperbaiki situasi dan 
mempertimbangkan mata uang kripto sebagai sarana 
pembayaran yang nyaman dan anonim, serta sarana yang 
siap untuk sepenuhnya mengganti sistem moneter yang 
ada. 

Perubahan itu mungkin dilakukan! Konsep PRIZM 
adalah salah satu kunci keberhasilan konsep ini. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 175 



PRIZM 

PRIZM 

Prizm adalah pengembangan gerakan sosial CWT, serta 
hasil kerja kelompok programer internasional yang sangat 
kuat (atau bisa dikatakan terkuat) yang nama-nama yang 
saya tidak dapat saya ungkapkan saat ini karena masalah 
keamanan. 

Prizm tidak memiliki pusat penerbitan dan dapat 
digunakan sebagai alat pembayaran yang benar-benar 
transparan (blockchain) dan terdesentralisasi. 

Keuntungan Prizm, dibandingkan dengan Bitcoin, sangat 
jelas: kecepatan transaksi Prizm tidak melebihi 1 menit, 
bandwidth tidak terbatas, serta komisi minimum senilai 
0,5% dari jumlah transfer, tetapi tidak lebih dari 10 prizm. 
Yaitu, ketika mentransfer 1 juta dolar melalui sistem Prizm 
dari satu tempat di dunia ke tempat lain, biaya yang akan 
dikenakan hanya senilai 10 dolar. 

Karena implementasi teknis dari konsep penerbitan 
koin baru yang berbeda dari cryptocurrency lainnya, 
Prizm menjadi semakin terdesentralisasi seiring dengan 
perkembangannya. 



176 I IDEOLOGI CWT 



Anda dapat memeriksa sumber terbuka di sini https:// 
github.com/prizmspace/PrizmCore. 

Misi Prizm adalah untuk melakukan transisi yang mulus 
dari sistem keuangan dunia berdasarkan dolar AS, ke 
ekonomi crypto, yaitu ekonomi masa depan berdasarkan 
blockchain. 

Prizm menggunakan teknologi blockchain dan NXT 
Core, yang telah sepenuhnya didesain ulang dalam proses 
pengembangan proyek. Akibatnya, mekanisme paramining 
unik yang diimplementasikan, di mana emisi koin baru tidak 
bergantung pada proses penambangan/penempaan, seperti 
di hampir semua cryptocurrency lainnya (Proof-of Work/ 
Proof of-Stake). 

Dalam sistem Prizm, emisi koin baru dilakukan secara 
absolut di dompet semua pengguna jaringan pada saat 
yang bersamaan. Berkat sistem baru ini, karena jaringan 
berkembang dengan asal-usul dompet, koin baru dialokasikan 
untuk peningkatan jumlah alamat. Dengan demikian, seiring 
berjalannya waktu, Prizm akan semakin meluas dan menjadi 
semakin terdesentralisasi. 

Kecepatan menciptakan koin baru tergantung pada dua 
faktor. Dalam mekanisme paramining, digunakan elemen 
pemasaran berdasarkan blockchain. 

Karena ini, jaringan dapat mengembangkan dirinya sendiri, 
memperluas, dan melibatkan lebih banyak pengguna, mirip 
dengan virus sosial. Prizm tidak akan pernah menjadi model 
terpusat, seperti Bitcoin atau POS-currency. Instalasi node dan 
pembuatan blok saat ini tersedia untuk setiap pengguna di 
komputer pribadi mereka, oleh karena itu, mekanisme ini tidak 
akan menjadi rumit di masa depan. Prizm pra-mining bisa 
dibilang unik dan telah direalisasikan untuk pertama kalinya. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 177 



PRIZM menggabungkan kelebihan dari setiap cryptocurrency 

yang sudah ada 


Dalam cryptocurrency Prizm, semua cacat benar- 
benar dihilangkan, sementara semua keuntungan dari 
cryptocurrency lainnya direalisasikan. 

Sejak diluncurkan (17 Februari 2017), tim telah berhasil 
tidak hanya membuktikan kelayakan proyek dalam 
lingkungan yang agresif, tetapi juga prospek dan kelayakan 
jangka panjangnya. 

Ada fakta menarik bahwa Prizm adalah satu-satunya 
cryptocurrency di dunia, yang tidak mendukung tren 
penurunan nilai tukar Bitcoin dalam kaitannya dengan mata 
uang fiat. 

Saya sangat yakin bahwa Prizm tidak hanya akan mengejar 
Bitcoin dalam hal kapitalisasi dan jumlah pengguna, tetapi 
memiliki seluruh kemampuan untuk melampauinya, karena 
sampai saat ini mereka sudah berhasil melampaui semua 
















178 I IDEOLOGI CWT 



parameter teknisnya dan pertama dan terpenting, proyek ini 
dibuat sebagai alat pembayaran internasional yang nyaman 
dan modern. 

Kami menciptakan PRIZM karena saat ini, tidak ada 
yang menciptakan cryptocurrency, yang memungkinkan 
untuk «dicetak» dan mendistribusikan uang tanpa kekuatan 
terpusat dan yang seiring perkembanganya, menjadi semakin 
terdesentralisasi, sementara juga karena biaya transaksi yang 
rendah membuatnya mungkin untuk digunakan sebagai alat 
pembayaran penuh. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang 
bersedia membayar 20-25 sen untuk transaksi cepat melalui 
Bitcoin atau Ethereum untuk secangkir kopi seharga 1 dolar. 

Hampir semua cryptocurrency yang ada adalah fork atau 
token berdasarkan sistem blockchain Ethereum. PRIZM 
bukan salah satu atau yang lain, karena dibuat dalam bahasa 
pemrograman lain, java, sementara Bitcoin dan coin fork 
dibuat menggunakan C ++. 

PRIZM jauh sekali dari konsep POW, tetapi POS juga tidak 
dekat dengan Prizm. Faktanya adalah Satoshi Nakamoto 
yang legendaris memahami bagian pertama dari revolusi 
cryptocurrency sebagai makna untuk dapat mencetak uang. 

Namun, dia tidak sepenuhnya menangani masalah 
kemungkinan mendistribusikan uang ini, yang merupakan 
bagian dari puzzle misterius yang paling penting. 

Pengawasan ini telah menciptakan kerentanan kritis 
dalam ekosistem Bitcoin. Alih-alih menyebarkan uang ke 
seluruh dunia, sistem telah menggantikan bank-bank sentral 
dengan sekelompok penambang yang secara perlahan 
menciptakan kekacauan dalam sistem, menunda perbaikan 
perangkat lunak yang diperlukan oleh tahun, seperti SegWit, 
dan mengancam dengan garpu keras yang tidak ada artinya 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 179 


untuk berspekulasi dan membeli lebih banyak koin dengan 
harga murah. 

Akibatnya, model terdesentralisasi Bitcoin awal menjadi 
lebih terkonsentrasi di tangan penambang dan spekulan 
saham seiring berjalannya waktu . 

Dengan demikian, sistem yang benar-benar baru telah 
dirancang atas dasar cryptocurrency Prizm, yang akan sekali 
dan selamanya mengubah lingkungan keuangan dan ekonomi 
dunia. Rahasianya adalah bagaimana mendistribusikan uang 
pada saat penciptaan dan transmisi lebih lanjut. Anda perlu 
memilih pasangan bilangan prima dalam 99,9% dari mata 
uang kripto yang ada untuk membuka koin baru, berkat blok 
generator, di mana blok genesis memberi Anda koin sebagai 
hadiah. 

Dalam PRIZM, semuanya secara fundamental berbeda: 
masalah koin tidak bergantung pada pembangkitan blok di 
blockchain. 

Bahkan, pengumpul adalah penggemar yang mendukung 
jaringan dalam mode operasional dan tidak menghasilkan 
koin baru. Mereka hanya menerima komisi tetap dari 
transaksi yang tercatat di blok yang mereka buat. 

Generasi koin dibuat untuk semua pengguna secara 
bersamaan, yang mengarah ke desentralisasi yang lebih 
besar. Tidak mungkin menumpuk koin dengan margin 
50% di satu tempat. Semakin banyak pengguna bergabung 
dengan sistem, semakin banyak jaringan disegmentasi, 
semakin banyak kebutuhan untuk menghasilkan koin baru 
yang didistribusikan ke lebih banyak alamat. 

Untuk menghasilkan lebih banyak koin, pengguna 
dipaksa untuk tidak hanya menyimpan koin, tetapi juga 
mendistribusikannya ke pengikut mereka, mempopulerkan 



180 I IDEOLOGI CWT 



sistem dan membawanya ke desentralisasi yang lebih besar. 
Bahkan, generasi koin dibuat untuk penyimpanan, terlepas 
dari apakah Anda membuat blok baru atau tidak. Generasi 
koin dibuat berdasarkan saldo yang tersedia. Untuk saat 
ini, tidak ada cryptocurrency di dunia, di mana fungsi 
menghasilkan koin baru akan dibagi dari fungsi menghasilkan 
unit baru dan memelihara jaringan blockchain. 

Prizm adalah satu-satunya cryptocurrency untuk saat ini, 
di mana blok dan generasi koin dipisahkan menj adi 2 sisi yang 
berbeda dari koin yang sama. Hanya pendekatan semacam 
itu yang akan mempertahankan konsep asli dari instrumen 
keuangan yang terdesentralisasi, terbuka dan transparan, 
yang dikendalikan oleh sejumlah besar pengguna.Sampai 
saat ini, Prizm memang satu-satunya cryptocurrency di 
mana masalah 51% diselesaikan. Kami akan memberitahu 
Anda caranya. 



Jumlah koin PRIZM terbatas 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 181 


Pertama, kami menerapkan pra-penambangan dengan 
jumlah kecil untuk kemungkinan jumlah peserta terbesar. 
Kami tidak membutuhkan investor, tetapi mitra yang dapat 
menyebarkan Prizm di negara mereka ke sebanyak mungkin 
pengguna. Dengan demikian, kami memecahkan masalah 
desentralisasi maksimum. Kami tidak meninggalkan apa 
pun untuk diri kami sendiri, karena kami tidak ingin 
menjadi kelemahan sistem. Tidak seperti Satoshi Nakamoto, 
kita hidup bernapas manusia yang telah menciptakan alat 
keuangan yang benar-benar terdesentralisasi. 

Kedua, bahkan jika beberapa «kantong uang» akan 
mencoba membeli Prizm dalam jumlah besar, akan sangat 
sulit untuk melakukan ini, karena harga Prizm naik karena 
permintaan meningkat. Karena terbatasnya jumlah Prizm 
yang beredar dan keunikannya, orang-orang seakan tidak 
akan mau membelanjakannya. Pada gilirannya, ini hanya 
dapat mengarah pada peningkatan yang lebih besar dalam 
jumlah peserta baru dan skala jaringan. 

Bagaimanapun, yang paling penting adalah bahwa akan 
ada rantai peserta dari kalangan elit atau «kantong uang» 
yang mencoba membeli Prizm. Peningkatan saldo pribadi 
akan dipercepat, diatas semua, kecepatan paramining 
(mengeluarkan koin baru) dari mereka yang mengambil alih 
«moneybags». 

Secara praktis, ini akan memungkinkan «moneybags» 
untuk menerima lebih banyak pendapatan, tetapi mereka 
tidak akan dapat mengendalikan sistem, karena berat dan 
pengaruhnya hanya akan berkurang seiring waktu. 

Karena kenyataan bahwa masalah koin baru dilakukan 
untuk semua peserta, karena jaringan berkembang dengan 
implementasi setiap dompet, koin akan dikirim ke lebih 



182 I IDEOLOGI CWT 



banyak alamat, yaitu, seiring pertumbuhan jaringan, sistem ini 
akan menjadi lebih terdesentralisasi. Untuk menerima lebih 
banyak koin, peserta dipaksa untuk mendistribusikannya dan 
memperluas jaringan pengikut, daripada menyimpannya. 

Setiap pengguna Prizm dapat membuat node di komputer 
pribadi mereka dan, memiliki saldo setidaknya 1000 Prizm, 
untuk dapat membuat blok, mempertahankan operasi 
jaringan dan sebagai hadiah mereka akan mendapatkan 
komisi dari transaksi yang tertulis di blok yang dibuat. 

Ya, semakin banyak koin yang ada di saldo dompet, 
semakin tinggi peluang untuk menempa blok tersebut. 
Sebagai contoh, jika Anda memiliki 1.000 koin untuk saldo 
Anda, Anda akan membuat 1 blok per hari, sementara 10.000 
koin - 5 blok, 100000 koin - 10 blok. Penempaan dan proses 
pemeliharaan kapasitas kerja jaringan tidak tergantung pada 
penerbitan koin baru. Ini adalah perbedaan utama antara 
Prizm dan Bitcoin, coin fork, serta Ethereum dan token yang 
dibuat berdasarkan blockchain Ethereum. 

Fakta bahwa kami adalah yang pertama memecahkan 
masalah 51% tidak lagi diperdebatkan oleh komunitas ahli. 
Hasil pekerjaan kami telah dicatat oleh komunitas ahli. 

Banyak orang yang takut, pertama-tama, dengan 
membuat konsep ratusan cryptocurrency ketinggalan 
jaman, sementara rencana sebagian besar pencipta - tidak 
dapat direalisasikan. Tetapi kami yakin bahwa masa depan 
adalah dalam desentralisasi blockchain, bukan dalam ilusi 
desentralisasi ini, yang terus menerus dibebankan pada kita. 

Saya yakin bahwa tidak perlu lagi menunggu lama untuk 
sebuah cryptocurrency baru muncul di dunia, yang begitu 
sempurna dari sudut pandang teknis bahwa mereka akan 
meninggalkan dinosaurus seperti Bitcoin jauh di belakang. 




PRIZM - advanced cryptocurrency I 183 


Teknologi Blockchain benar-benar membuka cakrawala 
baru dan peluang bagi kemanusiaan, termasuk penggunaan 
cryptocurrency. 

Tapi Anda masih perlu melepas kacamata berwarna merah 
jambu untuk bisa terlibat dalam penciptaan cryptocurrency 
masa depan. 

P.S. 

Dari permulaan yang kecil, dimana sesuatu yang benar- 
benar baru bisa dipelajari. Jujur saja, singkirkan hati yang 
seakan menolak menyembunyikan. Dan untuk kesejahteraan 
masyarakat yang mengorbankan setiap pikiran dan 
perasaan,untuk kesejahteraan mereka yang pernah merasa 
ditolak dan diasingkan 

Faust Goethe 

18 Mei 2017, di AS, Jacques Fresco meninggal ketika dia 
berusia 102 tahun. Kematian orang hebat ini telah menjadi 
kerugian bagi jutaan orang yang bermimpi tentang dunia 
yang lebih baik dan bertujuan untuk mengubahnya. 

Jacques Fresco adalah penulis konsep ekonomi berorientasi 
sumber daya dan pendiri «The Venus Project». Seperti yang 
dikatakan banyak orang, Jacques Fresco adalah seorang yang 
sezaman dengan Albert Einstein dalam arti kata itu sepenuhnya, 
karena ia juga mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk 
memecahkan masalah-masalah mendesak masyarakat dan 
bekerja untuk menciptakan kota-kota masa depan. 

Konsep ekonomi berorientasi sumber daya Jacques 
Fresco membentuk basis ideologi CWT sebagai alternatif 
dari ekonomi dunia yang ada yang diciptakan berdasarkan 
kapitalisme dan menghasilkan keuntungan. 



184 I IDEOLOGI CWT 



Seseorang akan mengatakan bahwa sistem ini tidak 
ideal, tetapi jelas lebih baik daripada apa yang sekarang kita 
lihat di masyarakat. Gerakan CWT akan melakukan segala 
kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan yang dimulai 
oleh Jacques Fresco. Kurang dari setahun setelah Jacques 
Fresco meninggal. 

Pada 26 Maret 2018, salah satu pria brilian dunia, Sergey 
Mavrodi, juga meninggal. Dia adalah salah satu orang 
pertama yang tidak hanya berani secara terbuka berbicara 
tentang ketidakadilan sistem keuangan dunia yang ada, tetapi 
juga berjuang melawannya. Dengan piramida keuangannya, 
ia mendemonstrasikan prinsip piramida keuangan bank 
dunia berdasarkan dolar AS. Itu menunjukkan orang biasa 
bagaimana elit keuangan dunia menghasilkan uang dari 
ketiadaan. Dia membesarkan sejumlah besar pemimpin 
muda di banyak negara, yang sekarang terlibat dalam politik, 
bisnis atau keuangan dengan satu tujuan: untuk mengubah 
dunia dan memberikan kebebasan finansial kepada rakyat 
biasa. Dia telah pergi dari dunia ini, tetapi ide-idenya masih 
terus hidup dan terus mengubah dunia kita. 




Kata penutup I 185 



KATA PENUTUP 

Kita hidup di masa yang sangat genting, saat perubahan 
global dan peluang baru bagi setiap warga di planet kita 
benar benar terbuka . 

Perubahan global bisa menarik dan positif tetapi bisa juga 
berbahaya dan tak terduga pada saat yang bersamaan. Tidak 
ada pemahaman bersama di antara masyarakat luas dan tidak 
ada tujuan dan arah umum menuju dunia yang lebih baik. 

Saat ini, pikiran orang-orang terkunci pada konsumsi 
pribadi mereka dan rencana mereka untuk meningkatkan 
konsumsi sumber daya ini. Hasilnya tidak pernah mengarah 
pada peningkatan kualitas hidup bagi rakyat atau masyarakat 
pada umumnya. 

Kita hidup dalam perang yang kejam dan berdarah, 
perang yang dilakukan antara perusahaan global dan struktur 
pemerintahan supranasional - dan sebagai korban adalah 





186 I IDEOLOGI CWT 



seluruh populasi manusia. Ini bukan lagi teori konspirasi, jika 
Anda telah mengamati dan menganalisis sifat konflik militer 
selama 10 tahun terakhir saja, Anda akan menyadari bahwa 
dasar dari semua perang ini, dingin dan panas, cyber atau 
dengung berkaitan dengan uang. Apa yang disebut perang 
mata uang dan dampaknya terhadap nilai mata uang domestik 
tidak mencerminkan potensi basis material riil dan sumber 
daya sejati yang dimiliki oleh negara dan warga negara. 

Ironi di sini adalah bahwa tidak akan ada pemenang nyata 
yang bangkit dari perang mata uang ini. Keruntuhan sistem 
ini akan menyebabkan devaluasi yang mendalam terhadap 
semua sumber daya dan alat-alat yang dapat digunakan 
untuk kemakmuran kita. 

Selain itu, sebagai akibat dari peperangan ini pertanyaan 
tentang masa depan eksistensi kita dengan sistem ini telah 
menjadi topik utama percakapan dunia. 

Atas dasar ini, potensi terbesar terletak bukan pada 
investasi yang lebih banyak dalam produksi hidrokarbon, 
penambangan emas, teknologi tinggi yang mahal dan 
sistem pertahanan - tetapi dalam kepentingan umum dan 
pemeliharaan sumber daya kehidupan dan penyediaan 
sarana yang mudah dan murah untuk seluruh manusia. 

Investasi dalam pengembangan minat bersama kita di 
semua bidang kreatif dan dalam pendidikan baru yang lebih 
berkelanjutan bagi anak-anak kita. 

Selama bertahun-tahun banyak politisi, pembela hak 
asasi manusia, dan aktivis sosial yang berusaha menemukan 
jawaban atas satu pertanyaan: «Bagaimana kita bisa mencapai 
kedamaian di Bumi?». Jawabannya jelas sekali, yaitu dengan 
mengubah sistem keuangan kita secara total. Apakah 
sistem moneter modern itu? Pertama-tama, takdirnya telah 




Kata penutup I 187 


ditentukan pada saat penciptaannya. Seperti segala sesuatu di 
dunia ini, sistim ini melewati fase kelahiran, pertumbuhan, 
dan kemakmuran, dan sekarang kita secara tak terhindarkan 
menyaksikan kematiannya. Proses alami ini tidak dapat 
diubah, kami tidak dapat menghentikannya, tetapi hanya 
memperpanjang penderitaan akibat kematiannya, mencoba 
membuatnya terus hidup, bahkan walaupun kita tahu bahwa 
sistem tersebut merugikan diri kita sendiri. Jangan sia-siakan 
energi Anda untuk mencoba «horde dan menunggu» di 
beberapa tempat perlindungan yang hanya ilusi sementara, 
itu tidak akan berhasil. Badai ini akan mencapai semua orang; 
tidak ada asuransi yang akan menutupi kerusakan yang akan 
dibawa badai ini. 

Ada jalan keluar dari situasi ini: untuk menciptakan 
model keuangan baru. Sebuah model yang transparan, dapat 
dimengerti dan adil bagi setiap orang. Untuk membuat unit 
nilai untuk akun untuk apa yang kita lakukan melekat pada 
nilai nyata dari produk material dan mencerminkan nilai 
sebenarnya dari barang dan jasa yang kita transaksikan. 
Mata uang baru harus diperkenalkan yang sepenuhnya 
terdesentrabsasi dan tidak terikat pada kontrol dan 
kepentingan nasional. Orang yang menggunakan mata uang 
baru ini harus bertanggung jawab atas emisinya. Setiap orang 
harus dapat mengeluarkan sebanyak mungkin uang yang 
dapat mereka sediakan dari barang, jasa atau upaya mereka 
untuk mengembangkan sistem pemukiman baru. Ini adalah 
satu-satunya cara kita dapat mengambil kembali kendali dari 
perusahaan global dan lembaga pemerintah. Pada saat sistem 
keuangan global menawarkan alat operasi yang baru kepada 
dunia, independen dan efektif, sistem ini akan memperoleh 
kebebasannya dari Pemerintah dan bisnis besar yang jika kita 




188 I IDEOLOGI CWT 



mau berkomitmen untuk tidak lagi tunduk pada tata kelola 
global dalam bentuk bank sentral yang tidak terkendali. 
Dengan perubahan ini mereka akan gagal mempengaruhi 
orang melalui sirkus media yang terkontrol. Korporasi akan 
kehilangan insentif dan peluang keuntungan mereka dalam 
sistem yang akan menjadi akhir dari sistem keuangan yang 
tidak adil yang menciptakan uang berdasarkan utang tanpa 
jaminan. 

Berpindah dari perang mata uang dan mengadopsi 
kontrol dan transparansi yang sama atas sistem keuangan, 
kita secara bertahap akan mengurangi resiko konflik militer 
di planet ini. Mimpi ini tidak akan terjadi besok, tetapi jika 
kita tidak melakukan apapun hari ini, maka dunia akan 
terus melewati terowongan gelap ini menjadi bencana yang 
tak terelakkan. Terlalu banyak yang harus kita pertaruhkan 
baik untuk kehidupan kita kini maupun untuk kelangsungan 
hidup sejarah manusia. 

Saya mendorong Anda untuk tidak menunggu sampai 
seseorang datang dan mulai mengubah dunia untuk Anda. 

Sudah waktunya bagi kita untuk bersatu dan menciptakan 
sistem keuangan baru yang akan menyelamatkan dan 
meningkatkan seluruh aspek kehidupan kitalSemua ini akan 
bisa terwujud. 

Dan semua ini dimulai dari ANDA! 






